EA 
0 NAK pad 


Syarah 


Tafsir Kalimat Tauhid 





Syekh Muhammad bin “Abdul Wahhab 


Pensyarah: 


Syekh Dr. Shalih Bin Fauzan bin "Abdullah Al-Fauzan 


SË SUN ah 





Daftar Isi 


Tapin Kalimat (amba... .sanananenen an enenaaeeeewenewe nane 1 


Tanya Jawab meses 129 


Contoh dari Permisalan yang Terdapat dalam 
Alquran yang Menunjukkan Batilnya Kesyirikan 














A AI AN Š 


Pa 


> 7 2> SA 35. 


daa an ON ae AÉ SA Ji 


fel ya TA (h NI a) f) KA ip 
IN Ga AN ai os ol dk AN Ola 


Syekh Muhammad bin “Abdul Wahhab— 
rahimahullahu ta'ala—ditanya tentang makna 
kalimat “laa ilaaha illallaah”. Beliau menjawab 
dengan ucapan beliau: 








Ketahuilah, semoga Allah taala merahmatimu, 


bahwa kalimat ini merupakan pemisah antara 
kekufuran dengan Islam." 


Alhamdulillah. Semoga selawat dan salam senantiasa 
tercurah kepada Rasulullah, keluarga, dan para 
sahabatnya. Amabakdu: 


aa dn i E AN 
wy Yi sk Bi SA ohi a 


ah Pop bss 2» sg Par 53 7 27 sa 12 A 2> Papa 


1022 2 2 2 P 2 >g 222 


2 Jaa! JE a Tea cp SY 1. Wa 3 Wa 








z AE adr IR 223 Y 22 ÕS 22 2 ta 
Y) dya ol Ja BY kaa Uga yo IS ole to Bali 
$- 7 Í 277 


E otg dat Jaw d Js ae mas Chl Y| ad 


6 Pa >% Pa G2. rad Ed Par 5. Pd 
hg F A Wa gi A, 6 4% U 3 kelan 


PWA Yi A MA 2 NA - 2. > WA 7 


sita To e A Ida, daa Of AY 


Kalimat “Jaa ilaaha illallaah” merupakan kalimat yang 
agung, yang ringan di lisan namun besar dalam 
timbangan di hari kiamat. Hakikatnya kalimat ini 
adalah kandungan Islam, akan tetapi kalimat ini 
bukan lafaz semata, namun memiliki makna dan 
konsekuensi. Kalimat ini juga memiliki rukun-rukun 
dan syarat-syarat yang harus diketahui. 


Apabila maksudnya sekadar mengucapkannya, 
niscaya setiap orang yang mengucapkannya menjadi 
seorang muslim. Amat mudah seseorang 








mengucapkan “laa ilaaha illallaah” lantas menjadi 


muslim meskipun dia tidak beramal apapun. 


Jadi kalimat yang agung ini memiliki makna, 
konsekuensi, rukun, dan syarat yang harus 
diwujudkan. Oleh karena ini, kalimat ini tidak 
bermanfaat kecuali jika dibarengi keberadaan hal-hal 
yang disebutkan ini. 


— 706 222 3s Au 22 2G 2 22 PPA 
A EY ged YI a j Ke Ae UI ia, 
LAN WA. Fr 22 2 W 2 A ` 2 2w 
A) edes £ ; AN Salal 2 “Ja £ AL Sp] 

>% 2 Aw) 


A 22 7 
peran A EN gl NYI a Lag 
ae is AL J SE, aa 


Kalimat ini memiliki beberapa nama. Di antara 
namanya adalah kalimat ikhlas karena kalimat ini 
menafikan kesyirikan kepada Allah— “azza wa jalla— 
dan menetapkan ibadah untuk Allah—'azza wa 
jalla—. Karena itu, kalimat ini dinamakan kalimat 








ikhlas yang maksudnya memurnikan tauhid, 


memurnikan ibadah, dan menjauhkan kesyirikan 
kepada Allah— azza wa jalla. 


3S Si Ja b Aw IG teng a aa) 
de sg AN UA ggal 


2 Ie 


SI 56) Lal, k Pa NI yah Gi 
Tk a kae W $ 


Dinamakan pula dengan kalimat takwa. Sebagaimana 
firman Allah taala, “Ketika orang-orang kafir 
menanamkan kesombongan di dalam hati mereka. 
Yaitu kesombongan jahiliah. Lalu Allah menurunkan 
ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang 
beriman. Allah mewajibkan kalimat takwa untuk 
mereka. Mereka adalah orang yang paling berhak 
terhadap kalimat itu dan patut memilikinya. Dan 








Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (OS. Al-Fath: 
29). 


Pa 


Lake GG y San Ga I) Bu K 


SY P Jei gi (AN; ul sy <á Je 5 Sa 


Tn 22 22 


K gai aS os SI, Pi Je A ga) 

ea E 6 SAW Pi JA 
Kalimat takwa adalah “laa ilaaha illallaah”, karena 
kalimat ini melindungi orang yang mengucapkannya 
dengan ikhlas untuk Allah—'azza wa jalla—dari 
neraka. Juga karena kalimat ini menuntut adanya 
amalan-amalan kebajikan. Takwa adalah amalan- 
amalan kebajikan dan ketaatan. Kalimat ini menuntut 
setiap amalan kebajikan dan ketaatan. Jadi dia adalah 
kalimat takwa. 








Ka 


A AA y GP sal Suka aá al Ss 


a Sa | dak ai 


2852. 


NI ad) Ý) sap KA (ak ay AN AS) 


peka (EN) Ga ja lin SA aa a 


RI DA, Jin Ge ( An ND) Pi Al 
KENA Sae Na (Al NAN) (gain ya AL 


Kalimat ini juga disebut al-urwah al-wutsga 
(pegangan yang paling kokoh), sebagaimana Allah 
taala berfirman, “Maka barang siapa yang kufur 
terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka 
sungguh dia telah berpegang dengan pegangan yang 
paling kokoh yang tidak akan putus. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (OS. Al-Bagarah: 
256). 








Kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah 


merupakan makna kalimat “laa ilaaha illallaah”. 
Kufur terhadap tagut-tagut adalah makna “laa 
ilaaha”. Beriman kepada Allah adalah makna 
“illallaah”. Jadi makna kufur terhadap tagut dan 
beriman kepada Allah adalah konsekuensi “Jaa ilaaha 
illallaah”. Karena itulah kalimat ini dinamakan al- 
urwah al-wutsga. 


i a. KN ae A SEA Lal, 
ea Cl alaka Yul datar le UG 
Ja 3: WÉ j m s j ag KB Ia 


2 2 37 7 &- » 3 fi 


2 222 

pe A 

Dinamakan pula sebagaimana syekh katakan 
“pemisah antara kekufuran dengan keislaman”. Siapa 
saja yang mengucapkan dalam keadaan mengilmui 








maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, maka 


jadilah dia seorang muslim. Siapa saja yang enggan 
mengucapkannya atau dia mengucapkannya namun 
tidak mengerti maknanya atau dia mengucapkannya 
namun tidak mengamalkan konsekuensinya, maka 
dia tidak menjadi muslim sampai dia mengerti 
maknanya dan mengamalkan konsekuensinya secara 
lahir dan batin. 


Gg EN TK @ YA Sa GÍ aa 


F3 SY (AYI, A CN wol xi A bi 


/ 2 22 Sa Pan PA ba 


DIN eë | ge AS os e O gara Y Í Ül y 
k G A AM 


Ini adalah nama-nama kalimat “laa ilaaha illallaah”: 
kalimat ikhlas, kalimat takwa, al-'urwah al-wutsga, 
dan kalimat pemisah antara kekufuran dan 
keislaman. Karena kebanyakan orang tidak 








memperhatikan konsekuensi kalimat ini. Mereka 


banyak mengucapkannya dan berzikir kepada Allah 
dengan kalimat tersebut seperti kelompok sufi. 


wW 22 - - Gg 222 Â 2>% a 


ANT (a Y ad) Ó e kang KM sja 

A 222 253 A NGGAK, í ar y Ferat gys 

HN Alami A Y o cl é bas S a 
jat pya “BAN In 


masha 3 Ta da wé dalan ilan 


- A 222 2 È 2322 Pap > LI wrd 7 
Unyil Kak an IPA al NG 


A22 2 


ke i d Dlake ah Opa 2 ji Gah alis ag 


38 PP Dn 

Cahya) Yo zyl 
Mereka memiliki amaliah zikir pagi dan sore yang ada 
kalimat “laa ilaaha illallaah” sebanyak seribu kali. 
Akan tetapi mereka berdoa kepada selain Allah. 
Kalimat itu tidak memberi faedah sedikit pun kepada 
mereka karena mereka tidak mengamalkan 
konsekuensinya. 








Mereka mengucapkannya dan membacanya dalam 


wirid-wirid mereka dengan mengulang-ulangnya. 
Akan tetapi mereka berdoa kepada orang yang sudah 
mati, beristigasah kepada orang-orang yang sudah 
dikubur, dan mereka menaati syekh-syekh tarekat 
yang mensyariatkan kepada mereka ibadah-ibadah 
yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 


22o Wel Ka a Aw - - 24 - 1. pa 

ip ayala A A a Tg Sa Osaka W 

6 sh NAN eni San NG TE 

Pak 2 PA AA PA ea 2 ss H PA PAN A 

Jadi mereka nan menerima penyampaian syariat 

dari Rasulullah. Mereka menerimanya dari syekh- 

syekh mereka, padahal mereka sering mengucapkan 

“laa ilaaha illallaah” di pagi dan sore hari. Namun 

ucapan mereka itu tidak berguna dan tidak berfaedah 
untuk mereka. 








22g > > 


i is A al : gh Yup Ly as 
Ji AN “| ú Y ója Y Al Gel lake 


Awe 77 A Aw 2222 2 2 DB 


al lah CAN ANI ANI 0992, 333 dus ANI AI Ogah 


2 292 Bang Is - ar 29 2 7 


V8 aA el CA AN GI sni da Gu ol AN 


Pd PP 


AAAA BA RAN aa EE é 
Sebagian kelompok sufi itu ada yang tidak 
mengucapkannya dengan lengkap. Menurut 
sangkaan mereka, mereka sudah menjadi orang- 
orang yang paling khusus. Mereka tidak mengatakan 
“laa ilaaha illallaah”, namun hanya mengatakan, 
“Allah Allah.” Ini bentuk zikir mereka. Mereka 
mengulang-ulang, “Allah Allah Allah.” Padahal 
seharusnya dia mengatakan suatu kalimat yang 
berfaedah. Adapun “Allah Allah”, maka dia hanya 
menyebut nama. Dia tidak menyebutkan zikir atau 
doa yang lengkap sehingga tidak memberi faedah 
apa-apa. 








Sebagian mereka bahkan tidak menyebutkan lafzh al- 


jalalah, namun hanya mengucapkan, “Huwa huwa 
huwa (Dia Dia Dia).” 


KA SK 


Ši 1 SEN oY dah uh N s sÉ 3 


sia 


AI oita SI kt Ú SEII 59 D ah aja) Cm 
SIG Q ka) 3 Aa is ia Lai ik A 


20 2 22 2 


J8, ngaji odt ah Rin Jb aJt Le Pr Ñ 


PP wa 2 22 57 7 2 2 3 


MUN dada Yang Gp ja AB AA Ij et 
â a LI ó a LL 
Aah kbh kb a 
PB Ti 

dig as! Ca NG) 

Yaitu dhamir ghaib. Inipun tidak memberi faedah 
apa-apa karena dia mempermainkan kalimat ini. Jadi 
wajib memperhatikan perkara ini karena ketika setan 
tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat keislaman dan 
orang-orang senang untuk mengucapkannya dan 








berzikir dengannya, maka dia berusaha memalingkan 


dari kalimat ini dengan trik-trik ini. Setan 
menyusupkan bisikan-bisikan ini kepada mereka. Dia 
berkata kepada mereka: Ucapkanlah, “Allah Allah.” 
Atau ucapkan, “Huwa huwa.” 


Sebagian mereka bahkan tidak melafazkan. Tidak 
dengan lafaz Allah, tidak pula huwa. Mereka hanya 
mengatakan di dalam hati. 


Semua ini adalah sikap mempermainkan yang berasal 
dari setan sehingga wajib untuk waspada darinya. 


Sis MAL Jadi) 2O ge IWAN Alah Ja yel ja 


sag 2 2 S3 AH 3322 


Ci < BR V3 IE IL G il SNG jab per 
Da GA É) b <Ú É al 


3 AN AI pe kè D Aya Lanny has 3 


2> 7 2 2y 7 2 & 527 77 


IE BAYI Us g G 


ú sd 


4 
AG, 


F 








$$. 


AI P 1 3 AN, AN é Ls “ag Aya 


ga Ii dan TIP í jaa sd are 
de shd j agy cla sisa, Ú E o P Kh ki 
ÁD dilema tl AA ya YI dag G p 
Sebagian orang lainnya, ada yang dilalaikan oleh 
setan dari ucapan, “laa ilaaha illallaah.” Sehingga dia 
jarang mengucapkannya. Dia tidak berzikir kepada 
Allah dengannya kecuali sedikit. Dia pun tidak 
mengulang-ulangnya padahal kalimat itu berat di 
timbangan. Sebagaimana riwayat yang disebutkan 
dalam Kitab At-Tauhid bahwa andai kalimat ini 
diletakkan di satu daun timbangan, lalu langit-langit 
beserta isinya selain Allah dan bumi seisinya 
diletakkan di daun timbangan satunya, niscaya 
kalimat “laa ilaaha illallaah” akan mengalahkannya. 


Jadi kalimat tersebut lebih berat daripada segala apa 
yang ada di langit—selain Allah—dan bumi seisinya. 
Jadi ini adalah kalimat yang sangat agung. Akan tetapi 








239 2 22 $> 


3 A SIA A a K A 


bis GL IL ade anla) lela 


LL DWA 


2 EPA 


UPE 


Kalimat ini juga dinamakan kalimat takwa. 
Kalimat ini dinamakan pula al-'urwah al-wutsga 
(pegangan yang paling kokoh). Kalimat ini adalah 
yang dijadikan oleh Nabi Ibrahim— 'alaihis 


sedikit orang yang menyadarinya, memusatkan 
perhatian, dan membiasakan lisannya untuk 
mengucapkannya dan mengulang-ulanginya kecuali 
siapa saja yang diberi taufik oleh Allah—subhanahu 
wa ta'ala. 








salam—sebagai kalimat yang kekal pada 


keturunannya supaya mereka kembali.” 


GB AND Ie k 39 NAPA 
< t [Yv-Y3 AI 


E VP (LN) E (T 


- 


AN 


Sal ale- enl Sa A N SE Ga 


any 


E hea 3 8 ASL ag; ag sila Jaa “SJ, 


PP 2r üw? 


GSA a TEE IA o ph JG egs 
FP der NG Sa tah db Kan 1; w 


te Ga - 


ity La A ae La Ls AS A Ma Pe s6 


3 w - WA 


IV lyan g UN bi SI 55) Ag JB a 








222 22GA 


kis “| Mala a sils E NANA "A S6 gal “| 
PA 222 2 

Kalimat “laa ilaaha illallaah” ini adalah kalimat yang 

dimaksud oleh Nabi Ibrahim —'alaihis salam—dalam 


ucapannya, “Sesungguhnya aku berlepas diri dari 
semua apa yang kalian sembah kecuali yang telah 
menciptakanku.” (OS. Az-Zukhruf: 26-27). Ini adalah 
makna “laa ilaaha illallaah”. 


“Sesungguhnya aku berlepas diri” adalah makna nafi 
pada potongan kalimat “laa ilaaha”. “Kecuali yang 
telah menciptakanku” ini adalah makna isbat dari 
potongan kalimat “illallaah”. 


“Beliau menjadikannya” artinya Nabi Ibrahim— 
'alaihish shalatu was salam—menjadikan kalimat ini 
sebagai “kalimat yang kekal pada keturunannya”. 
Maka, akan senantiasa ada di tengah keturunan 
beliau, orang yang mengucapkan, “laa ilaaha 








illallaah.” Mereka tidak semuanya akan 


meninggalkan kalimat_ini. Mereka tidak semuanya 
akan berbuat syirik. Namun, di tengah mereka ada 
yang mengucapkannya dan istikamah walaupun 
jumlahnya hanya sedikit atau beberapa orang saja. 


Ketika Nabi Muhammad—shallallahu “alaihi wa 
sallam— diutus, beliau diutus dengan kalimat ini. Nabi 
—shallallahu “alaihi wa sallam—bersabda, “Aku 
diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan “aa ilaaha illallaah’. Apabila mereka 
telah mengucapkannya, maka darah dan harta 
mereka terlindungi dariku kecuali dengan haknya. 
Adapun perhitungan mereka diserahkan kepada 
Allah.” 


sb 2AL 2 - AQ 7 


da elan gK (AN NYI N) 3 Éw Il 


1 


ki NG 


Gas 2 - - & 


BS AR S6) oie G G ALI, ILAN ade PN 








» 3 Bu WA pai” A oss 2 PPP - - > 


sed Nana dau 9 ea Ly 


27 37 2 DII 2 $22 2 2 2 
Ad Oper 4 Goa pa) Gabus AI # “ae 


“2 rad 


Iya POPE 23 ipa sii dl per) A sé Can 9 
5) ih d JA Nk; DN a 
Yms Wal an ads} idles Jb i c liw ddl E 


AEN EE OE T 
Jadi Rasulullah diutus dengan kalimat “laa ilaaha 
illallaah”. Itu adalah kalimat yang oleh kakek moyang 
beliau Ibrahim—'alaihish shalatu was salam— 
dijadikan sebagai kalimat yang kekal pada 
keturunannya. Nabi Muhammad —shallallahu “alaihi 
wa sallam—adalah termasuk keturunan Nabi 
Ibrahim. Allah mengutus beliau untuk mengajak 
manusia kepada kalimat tersebut dan memerangi 
mereka atas dasar kalimat tersebut. Ini adalah 
kalimat yang agung. 








“Agar mereka kembali.” Yakni agar mereka kembali 


kepada kalimat tersebut. Dengan diutusnya Nabi 
Muhammad—shallallahu “alaihi wa sallam—, banyak 
dari keturunan Nabi Ibrahim kembali kepada kalimat 
tersebut. Rasulullah —shallallahu “alaihi wa sallam— 
diutus dengan kalimat ini, agar mengajak kepadanya, 
mewujudkannya, dan mengamalkannya. 


Bahkan sesungguhnya seluruh rasul diutus dengan 
kalimat ini. Allah taala berfirman, “Sungguh Kami 
telah utus rasul pada setiap umat yang menyeru: 
Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!” (OS. An-Nahl: 
36). 


20 


Lab A Pa ahh SEL SA Jie 


ad 1 








Pa 023 S s 


I oA É 2% s 2 %4 > 
al ba Xl ol% JAN su YI 


NY Jeli 
Ini adalah makna laa ilaaha illallaah, yaitu 


“sembahlah Allah dan jauhilah tagut!” Ini makna nafi 
(peniadaan) dan isbat (penetapan). 


“Tidaklah Kami mengutus seorang rasul pun 
sebelummu kecuali Kami telah wahyukan kepadanya 
bahwa: Tidak ada sesembahan yang benar kecuali 
Aku, maka sembahlah Aku!” (OS. Al-Anbiya : 25). 


“Dia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan 
perintah-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang 
dikehendaki-Nya,” yaitu para nabi dan rasul, “agar 
peringatkan oleh kalian bahwa tidak ada sesembahan 
yang benar kecuali Aku, maka bertakwalah kalian 
kepadaku!” (OS. An-Nahl: 2). 








GGG Jeh po OGIL ji SO Gal, 


a Ol dj aie KUN AN ekal SNI 
22 22 RR 22 G uid 
We 1S os Syla ya al) 43 3 Ji NG CAM 
WPS rai y É, NEG 
Setiap rasul diutus dengan laa ilaaha allaah. Akan 
tetapi Nabi Ibrahim—ʻalaihish shalatu was salam— 
menjadikan kalimat tersebut sebagai sebuah kalimat 
yang tetap ada pada keturunan beliau hingga hari 
kiamat. Akan senantiasa ada pada keturunan Ibrahim, 
orang yang saling mewarisi kalimat ini secara ilmu, 
amal, dan realisasi, walaupun mayoritas orang 
berpaling darinya. 








Yang dimaukan bukanlah mengucapkannya 


dengan lisan tapi tidak mengerti maknanya.” 


Pan 2G BA 2 2 29. 


2 Ol aY laka rê 


- 2 220Z 2 22 2 2 I AAA 

cade oa bo As Y Nibo akan a Y uh KAB 
2> ÜZ 22 2G B? s2. 22ra? bzs È 232 2227 
oain g WE pi lab cah GA ni S 


222 LIH 2 s2 È 222 


NY) ga Ta SI egak dii g GE G NG aa 
(l “| 


- 
Z2. 2 A 


s è p 
Mawi SWT 
- Nm 


v: 

t 

E 

iLa 

& 
KÊN 

Ner 

i ~ 


D £2 


Y Ii GE ea ipa I gi s2 


Í 


Yang dimaksud bukanlah mengucapkan “laa ilaaha 
illallaah” dengan lisan saja tanpa memahami 
maknanya. Engkau harus mempelajari makna “laa 
ilaaha illallaah”. Adapun apabila engkau 
mengucapkannya dalam keadaan engkau tidak 
mengerti maknanya, maka berarti engkau tidak 








meyakini kandungannya. Bagaimana engkau akan 


meyakini sesuatu yang tidak engkau ketahui? Jadi 
engkau harus mengerti maknanya sehingga engkau 
bisa meyakininya. Engkau yakini dengan hatimu apa 
yang diucapkan oleh lisanmu. Maka, engkau wajib 
mempelajari makna “laa ilaaha illallaah”. Adapun 
sekadar mengucapkan dengan lisan tanpa memahami 
maknanya, ini tidak memberi faedah sedikit pun. 


- B3 2 227 / w A 507 275 A 2» 2. - 2 >% 
ip AN Ik ON dls) JBL skei AV La 
232 22 27 7 N 22 | 723 2 N2 H 223 2 2 
(pe sole 475 cal sala) KEL NS, dala ja 


2 2 2 ser 2222? 22 
JES Jes g E (à àl Y| ad) | SB) Ji dibawa ol ye 
Sa JAK ea 
Demikian pula, keyakinan dengan hati dan ucapan 
dengan lisan saja tidak cukup. Tetapi harus disertai 
dengan mengamalkan konsekuensinya. Yaitu dengan 
mengikhlaskan ibadah untuk Allah, meninggalkan 








peribadahan dari selain Allah—subhanahu wa 


ta'ala—. Jadi “laa ilaaha illallaah” adalah kalimat 
yang harus diucapkan, diilmui, dan diamalkan. Bukan 
kalimat yang hanya diucapkan. 


j ka YP) Oa bat SIA ib i Ui 
AA GE an e G kn 


DL DLL AA 2 27 j DLL 


E KH aa A Na ig bh jan A J, ÚG 


577 WIL 577 w 3 2322 w 22 

pa Je Pr sas A, ke. As jy, A, ha 

L Jeda jan Ga, 25 adhi CJi K; 

Ki Í ad) Ý) NES AN A =) ANG, sal 
2$ 75 

Ta 

Adapun golongan Murji ah, mereka berpendapat 
bahwa mengucapkan “laa ilaaha illallaah” sudah 
cukup, atau cukup mengucapkannya dengan 
meyakini maknanya. Adapun amalan bukanlah suatu 








keharusan. Siapa saja yang sudah mengucapkannya 


dan dia tidak mengamalkan sedikit saja dari 
konsekuensinya, maka dia termasuk penghuni janah, 
walaupun dia tidak salat, tidak zakat, tidak haji, tidak 
saum. Walaupun dia melakukan berbagai perbuatan 
keji, dosa besar, zina, mencuri, minum khamar, 
perbuatan maksiat yang dia inginkan, dan 
meninggalkan seluruh ketaatan. Alasan mereka 
adalah karena “laa ilaaha illallaah” sudah cukup. 


2 2/2 - Pa NG 2 2 


io y Jes! dpn jd SN c l oad |i 


k 3 dh “mma Ls aé ol = Daens RAN 


- D U PAP N wW 22 


La dalL ois seade (i Y a Y) S (b 


An w 


ad Jas CAN NASI YO ga oi 


S 
- 


Ini adalah mazhab Murji ah, yaitu orang-orang yang 
mengeluarkan amalan dari hakikat keimanan. Mereka 
menganggap apabila amalan dikerjakan, maka itu 








baik. Namun apabila tidak dikerjakan, maka menurut 


mereka ucapan “laa ilaaha illallaah” saja sudah 
cukup. Mereka berdalih dengan hadis-hadis yang 
memberi faedah bahwa siapa saja yang sudah 
mengucapkan “laa ilaaha illallaah”, maka dia masuk 
janah. 


sa “22 2 22 222 An A A P 
~ JÓ Las YI oia de a L = Ogan 3 
pa “A3 


J 
A) si sY; E os Ai Eo A du 
a a U Y coan Íj sam da SH 


3wA s Z s2 2 2 22 wA 2. PP DWA 
ows (Lam ajana pad WG Ja) S4 NN b Den 

Z s2 2 2 57 

ban dyan 

Akan tetapi Rasulullah—shallallahu “alaihi wa 

sallam—tidak mencukupkan dengan hadis-hadis ini 

saja. Rasulullah—shallallahu “alaihi wa sallam— 

memiliki hadis-hadis lain yang membatasi hadis-hadis 

tadi. Engkau harus menggabungkan ucapan 








Rasulullah—shallallahu “alaihi wa  sallam—satu 


dengan yang lainnya. Engkau tidak boleh mengambil 
satu sisi darinya lalu meninggalkan sisi lainnya, 
karena ucapan Rasulullah—shallallahu 'alaihi wa 
sallam—satu sama lain saling merinci dan saling 
menerangkan. 


> 
Aos 7 b2 2 22 g2 


a) 5) Jal ia b ÉL Iis ÉL t gi U 
T) dekat saly Tadi Ta a di Up Ó 


o N 


HHR 
. 


PARA 


| ali Y JB gp) IG BE Id aa 

2 2> 2 2 2 

(Äl 093 a he k 

Adapun orang yang mengambil satu sisi ucapan 

beliau dan meninggalkan sisi lainnya, maka dia 

termasuk orang yang memiliki penyakit hati yang 

mengikuti “dalil yang  mutasyabihat untuk 

menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari 
takwilnya.” (QS. Ali Imran: 7). 








Rasulullah—shallallahu “alaihi wa sallam—bersabda, 


“Barang siapa yang mengucapkan: laa ilaaha illallaah; 
dan mengingkari semua yang disembah selain Allah.” 


AI 55) A Ja YA Asa pie nye 2. KA 


1L 2 L 


(A as NA an a NAN IG ga JUN Teen 


Ini adalah hadis yang sahih, lalu mengapa kalian 
mengabaikannya? 


Rasulullah—shallallahu “alaihi wa  sallam—juga 
bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan 
neraka bagi siapa saja yang mengucapkan: laa ilaaha 
illallaah, dengan mengharap wajah Allah.” 


daa da GK, HAL SN Oya gil UN 


NA WA 


Y| aJ! Y) ani N Ii 26 mela, SUN eng cal 








A 2 57 Aw Z s2 2 2 57 wA 


D ag M 
Aan, Aa o Las ajang pain PE Jya 29 oY (al 
3 2 as > ĝass È 2 o2 2) g7 


an EN kaa da JG, dana 


Adapun orang yang mengatakan “laa ilaaha illallaah” 
namun dia tidak mengingkari sesembahan yang 
diibadahi selain Allah dan dia berdoa kepada para 
wali dan orang saleh, maka ucapan “laa ilaaha 
illallaah” ini tidak memberinya manfaat. Sabda 
Rasulullah—shallallahu alaihi wa sallam— 
menjelaskan satu dengan yang lain dan membatasi 
satu dengan yang lain. Jadi jangan engkau mengambil 
sebagiannya dan meninggalkan sebagian lainnya. 


As 2 2 a 577 — Wo 7/2 7 2 2er 2222 

. wo Z z 2 222 22 Ap 2.9 yA m3 6 s2 Í 2 
SUN LU A 6 Lsi Liy 
22? ar / 2 di 2. > 








Allah—subhanahu wa ta'ala—berfirman, “Dialah 


yang telah menurunkan Alguran kepadamu. Di 
antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah 
induk Alguran. Dan yang lain ada yang mutasyabihat. 
Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada 
penyimpangan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat 
yang mutasyabihat.” (OS. Ali “Imran: 7). 


Mereka mengambil dalil yang cocok untuk mereka 
dan meninggalkan dalil yang tidak cocok untuk 
mereka. 


Ka? 32 — A? 2322 > - 2 D 22122 2 2 2 2z 
ola cola yan L Jy TiL Wal Ia a 
Z ss 2 BS dmn ar PANA 


ban TI KAN asi PANDE JG as LS JB ol 


2 22 


JI] AES me G E ea Ek ShA HO Se 


S JI Ara lg GEA, Kll dy oE 








2 2337 >22 


sieb KA b 
J9 i rs 


£ 22 2 w S3 22 wr 3 an Au 
| edi ahan 4 4) Ai 4 45 
29 9 9 IA 
- Aa s 2 2 33 
al Jal Ai ag gi US jus as 
Mereka mengatakan, “Kami berdalil dengan 
Alguran.” 


Kita katakan, “Kalian tidak berdalil dengan Alguran. 
Alguran itu jika Allah berfirman demikian (dalam 
suatu ayat), maka Allah juga berfirman demikian (di 
ayat lain). Mengapa kalian mengambil sebagian dan 
meninggalkan sebagian yang lain?” 


“Orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan: 
Kami beriman dengannya, semua itu dari sisi Tuhan 
kami.” (OS. Ali Imran: 7). (Yang dimaksud semua itu) 
adalah ayat yang muhkamat dan yang mutasyabihat. 


Mereka mengembalikan, menafsirkan, membatasi, 
dan merinci ayat mutasyabihat kepada ayat 
muhkamat. Adapun (orang yang hatinya condong 








kepada kesesatan), mereka mengambil ayat 


mutasyabihat dan meninggalkan ayat muhkamat. 
Inilah jalan orang yang hatinya condong kepada 
kesesatan. 


JASA VI) Y 08 ga) Sh ee Dil Gih 
an AN T HP dis Je ENG (ELI 

27 3 24 

sk Jal Yi Jawil loba ol Ga 
Orang-orang yang mengambil hadis bahwa barang 
siapa yang mengucapkan “laa ilaaha illallaah” akan 
masuk janah; mencukupkan dengan hadis ini dan 
tidak mendatangkan hadis-hadis yang jelas yang 
padanya ada batasan dan perincian, maka mereka ini 
adalah orang yang hatinya condong kepada 
kesesatan. 








-ig 


P 


P 22 22 2 PA 2 22 IN 22 - LI 3 WA 
D] dan si oiia yu al ns HL de a 


Sae SI aii A Galah A cal An 
£ KA KAB sah bag DA) ban jl 


Gu A) arr 


Jali Jal a NG GK Kdl E 


Penuntut ilmu wajib mengetahui kaidah yang agung 
ini karena ini adalah kaidah yang mengumpulkan 


AN 
TEN 


N 
Ts 


agama ini dan asas agama ini. Bukanlah yang 
dimaksud bahwa engkau mengambil sebuah ayat 
atau sebuah hadis lalu engkau tinggalkan yang 
lainnya. Akan tetapi maksudnya adalah engkau 
mengambil Alquran seluruhnya, engkau ambil sunah 
seluruhnya, demikian pula ucapan ulama. 


- Pap Ge 2222 22) 32 
- 


- Pan £ 2 AA 22 
TI dl 057 CL de) set Y LK Jb kal LU 
ae b s2 3 3 57 Re Par AA . AA 2r PE 7> 
HN ban Aram ki MY aye 3 aa SE HD < Ja 


= a 








A0 2 39 bh - 


ja KAI Í Ha > ye TAH a Al É Sa e 


Seorang alim apabila dia mengucapkan suatu 
perkataan, maka jangan engkau mengambil itu saja 
hingga engkau mengembalikannya kepada 
perkataannya yang lengkap dan engkau ikuti 
perkataannya di dalam tulisan-tulisannya. Karena 
sebagian ucapan alim itu membatasi ucapan lainnya. 
Para ulama mengikuti ajaran di dalam kitab Allah dan 
sunah Rasul-Nya, sehingga ucapan mereka yang 
mutlak dikembalikan kepada ucapan yang 
membatasi. 


Za A RPP A 


JAS Ana Sil aka GE a aje = Isi É; 


I ca: Si s eat PE Jal ú b JA Jay 


v EN yes 6) y m alas y Si US jus 








Pp Dp 


aå 


5 SŠ al a ja r h Jal al 
aja) “II KE yag ai GB Sg Ca 


Aw? 2 2223 2 dd 


cd “SSI US jus 


Penuntut ilmu wajib untuk selalu mengambil kaidah 
ini dan mewaspadai metode orang yang cenderung 
kepada kesesatan, yaitu orang-orang yang mengambil 
dalil dari Alquran, sunah, dan ucapan ulama yang 
cocok untuk mereka dan meninggalkan yang tidak 
mencocoki mereka. Mereka mengutip nukilan 
perkataan dan meninggalkan perkataan lainnya, atau 
meninggalkan perkataan kedua yang 
memperjelasnya. Mereka mengambil perkataan yang 
samar dan meninggalkan perkataan yang jelas. 








2 Ww 222 


di B PESI D Ny D ca 56 
Dito sudi Kl uya JANI 


Karena orang-orang munafik pun 


Ki 


Pa 


mengucapkannya, padahal mereka berada di 


ip Ll ana KA cp Ta Jl r A ip S 
2 22 22 

m o Ja 48 ya ai “jer ip La; HA Aas 

LB 2G 

SAN 2 ss Jeli, NA DN ola 

Banyak di antara orang yang mengaku berilmu 

namun melalaikan hal ini. Bisa jadi memang 

bermaksud menyesatkan, bisa jadi karena 

kebodohan. Maka, wajib untuk mengerti perkara- 

perkara ini dan menjadikannya sebagai prinsip dan 
kaedah bagi penuntut ilmu. 








bawah orang-orang kafir “di kerak neraka yang 
paling dasar.” (QS. An-Nisa: 145). 


sll] 4 JB ja JAN PAJU: À s sacl t 


a Pa TA Yi dg ls KAI ki (No 


LAI. 


da, Skil VSA aah J, a fi Ab 
3 Kaban nan dk ya E al aa, y 61 


sob Je arl E SY HAN, Il 3 KN 
232 7 T9 pa 

Ad oe U] se, AI zÝ AK GA AS 
Orang-orang munafik, yang mereka itu nantinya 
berada “di kerak neraka yang paling bawah”, mereka 
adalah orang-orang yang menampakkan Islam dan 
menyembunyikan kekafiran. Ketika Nabi—shallallahu 
alaihi wa sallam—hijrah ke Madinah, kaum 
muhajirin dan ansar berada di sekeliling beliau, Islam 
menjadi kuat, dan agama ini menang dalam perang 








Badr. Itu adalah peristiwa besar yang kabarnya 


menyebar ke timur dan barat karena Nabi bisa 
menang atas para pembesar Ouraisy, padahal 
Ouraisy waktu itu adalah mahkota kebanggaan Arab. 
Waktu itu pandangan orang-orang mengarah pada 
mereka. 


Jl er Ls UA jó; oA 3 a le pa Li 
prana Aa, DA 6 Us oa 3 La, Wi on 


22 Kan 


dah Ap db dl PA Gan pT 
ni bs de jak, Jaka aa Lyon Ol Jal on NI 


sal, 
Ketika Nabi—shallallahu “alaihi wa sallam—menang 
atas mereka dan pemimpin-pemimpin mereka 
terbunuh pada perang Badr, maka setelah itu orang- 
orang munafik berkata, “Kita tinggal di Madinah di 








antara orang-orang muhajirin dan ansar. Rasul pun 


bersama mereka. Apa yang kita lakukan?” 


Mereka pun melindungi diri mereka dengan muslihat. 
Yaitu dengan cara mereka menampakkan keislaman 
agar mereka bisa hidup bersama kaum muslimin 
serta agar darah dan harta mereka terjaga. 


a Ó di PAN CA ERNE dh, 
On Can Či; SN Sai A den dilan 


- 2 22 


‘sali ee 


- 


Rasulullah—shallallahu “alaihi wa sallam—hanya 
menyikapi lahirnya. Tidak ada yang mengetahui hati- 
hati kecuali Allah—subhanahu wa ta'ala—. Sehingga, 
siapa saja yang menampakkan keislaman, maka kita 
terima keislamannya sampai muncul darinya hal-hal 
yang menyelisihi lahirnya. 








2 2 PAPA 


JG E alh LIL Sya adya (AN VII N) lg, 
PB £ L Pa Wd wa Wa 

Al OI SL ani NG LA BANA AG i 
D Sg PEHA ol ran s ls da SI pa 2, 


2G, Dewe? 


[Y-\ : ol] gia A Dii 


Mereka mengucapkan, “laa ilaaha illallaah” dan 


lahirnya bersaksi akan kerasulan Rasulullah, 
sebagaimana firman Allah taala, “Jika orang-orang 
munafik datang kepadamu seraya berkata, ‘Kami 
bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasul 
Allah.’ Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar 
rasul-Nya dan Allah mengetahui bahwa orang-orang 
munafik itu benar-benar orang-orang yang berdusta. 
Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai 
tameng.” (QS. Al-Munafiqun: 1-2). 








Ü- (ILY! GUS OBB dl Dagan Rt a a 


32 La 2. 


bal Ex A é Lis ya Gah a Tah 


ea ng iS E Re Ne mg 


dya Lag yaé Gadha Ml Sen Da ngen) 
2222$ wÜ 

MAA) ósi Gs med Y) 
Tameng yakni penghalang yang mereka bersembunyi 
dengannya. Orang-orang munafik itu lahirnya masuk 
ke dalam Islam—ketika mereka melihat kekuatan 
kaum muslimin—. Adapun batinnya mereka tetap 
dalam kekafiran. Kita berlindung kepada Allah. Oleh 
karenanya, Allah menjadikan mereka kelak berada di 
kerak neraka paling bawah, di bawah orang-orang 
musyrik, para penyembah patung, di bawah orang- 
orang mulhid, saking besarnya dosa, tipu daya, dan 
makar mereka. 








“Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang 


beriman. Padahal tidak ada yang mereka tipu kecuali 
diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak 
menyadari.” (OS. Al-Bagarah: 9). 


D) 2822 


Y Jk SE 


2 D L222 


T SNN 5 p WNI 
sa 52 KO a VP Ý) SL jy SS UU 
mag jl jp JAN Jal g ha, Ngap de 
JENG daa PERANAKAN 

JA AN AN 


Orang munafik mengatakan “laa ilaaha illallaah”, 


s 
Pa 
1 


namun dia kelak berada di kerak neraka paling 
bawah. Jadi bagaimana kalian mengatakan bahwa 
“laa ilaaha illallaah” cukup sekadar diucapkan? 
Sementara orang-orang munafik itu berada di kerak 
neraka paling bawah dalam keadaan mereka 
mengucapkan “laa ilaaha illallaah”. Ini menunjukkan 








2 Sa AmA a gi 3 => 7 


D pan g Ola LS 2 


Padahal orang-orang munafik itu ikut salat dan 
bersedekah.” 


bahwa sekadar mengucapkannya tidak cukup kecuali 
disertai dengan keyakinan hati dan amalan anggota 
badan. 
K Ssss 2 IU LAI AGIA 2 A 29s 
IS Jl pa GÈ ós Ogan a Okan OET 
2 2 N 2 2 2 23 > / 2 22 22% PA 
a| Y) “ol s ag 3 O ya La E sah. $ 
en 577 
Orang-orang munafik itu lahirnya juga nn 
bersedekah, keluar berjihad bersama Rasulullah— 
shallallahu “alaihi wa sallam—, akan tetapi mereka 
munafik di dalam hati. Mereka mengucapkan “laa 
ilaaha illallaah” namun ucapan itu tidak bermanfaat 
untuk mereka. 








ad 7 PWR"? PWA Pol PP 222 


an G3, “AL aa e I ia A 


At L >% 


La, KIG oy his Lesi 


Akan tetapi yang dimaukan adalah 
mengucapkannya disertai memahaminya dalam 
hati, mencintainya dan mencintai orang-orang 
yang bertauhid, serta membenci dan memusuhi 
orang-orang yang menyelisihi kalimat tersebut.” 


ASI SAN pa a ga sh S 
MI 2 Sola Lalai AN na alan Jadi la 
up GS sita a Pa 3 E Bag 
É eù Y a f AJE AK, a Nadi) ai 

Aga AN AGE en 


6 Pak BPA KB 


6 Jii ne i2 2 OAW pa ah de 








Yang dimaukan dari kalimat “laa ilaaha illallaah” 


adalah agar seseorang mengucapkannya dengan lisan 
serta meyakininya dengan hati dan mengamalkan 
konsekuensinya. Juga mencintai orang yang 
menjunjung tinggi kalimat tersebut dan memusuhi 
orang yang menyelisihinya. Inilah cinta karena Allah 
dan benci karena Allah. Ini semua termasuk 
konsekuensi kalimat “Jaa ilaaha illallaah”. 


Karena itu, para ulama mengatakan bahwa kalimat 
“laa ilaaha illallaah” memiliki tujuh syarat yang 
terangkai dalam bait syair yang digubah oleh 
sebagian ulama dengan ucapannya, “ Gel; Sa Ale 
ld Jls an (Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, 
cinta, tunduk, dan menerima).” 


JA KA be DA Aa ga y dg ah 


4 2G 2 


di PENGINE SAS (sb aa 








(Lala eh NI a) y JG 5) L o) Jk 4 


ia Galo) ala) 3 (AB ga Lt) ala) 3 


can N 


AN V JB up) A aan G3 (ab 


Patra 


9 —— 


N 2 > Ae) 2 222 
(al Dg ya da KS) 
Syekh Sa'd bin “Atig—rahimahullah—menambahkan 
dengan mengatakan, “Ditambah yang kedelapan, 
yaitu engkau mengingkari segala sesuatu yang 
disembah selain Allah.” 


Asa 2. LI 2 2 22 3g PP 12 
" " aa -7 wA 

AN ye AN & a AS NG 

Dua rukun “laa ilaaha illallaah” adalah 

nafi/peniadaan dan isbat/penetapan. Nafi saja tidak 


cukup, begitu pula isbat saja tidak cukup. Kedua 
rukun tersebut harus terpenuhi. 








al Je NIN aka ya SUWÉ Íl 
KAWA oa» ul 


Sebagaimana sabda Nabi—shallallahu “alaihi wa 
sallam—, “Siapa saja yang mengucapkan, "laa 
ilaaha illallaah’ dengan ikhlas.” Dalam riwayat 
lain, “dengan ikhlas dari hatinya.” Dalam riwayat 
lain, “dengan jujur dari hatinya.” Dalam hadis 
yang lain, “Siapa saja yang mengucapkan, “laa 
ilaaha illallaah dan mengingkari segala yang 
disembah selain Allah.” 


2 2 > 2 Is Z 23 


dan KAG a (bale Al VI al Y G ga) 7 


Y (al yo kale) G G C TI ASI Y OB Gp) A 
dan al áS 








/ > KA 2 2 > LA 2 2 G 2 22> 2 / 2y Ür 2 
. è - p . y SAN ` . - 

- A2 2 2 - PPA - 2O 2r 
> AA 222 IX 


a 


“Siapa saja yang mengucapkan, “laa ilaaha illallaah’ 


dengan ikhlas.” Hadis ini membatasi. Tidak cukup 
pada sabda beliau, “Siapa saja yang mengucapkan, 
Jaa ilaaha illallaah”, namun beliau melanjutkan, 
“dengan ikhlas dari hatinya.” Tidak cukup dia 
mengucapkan, “laa ilaaha illallaah”, sampai ucapan 
itu terdorong oleh rasa ikhlas dari hatinya sehingga 
dia tidak termasuk orang-orang munafik yang 
mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan tetapi 
tidak mengucapkannya dari hati. 


2 È 2 2222 


KA (dl oss ia Le CG a 
Wi OY ad Oya Op de GA) A pa pi a 
Ess pl ole SG Gal VI SIN) OA 








Bk cola) 


Ce 


cal P 5 Sk Da sa 


kn G AS A a NY II V) we Y Yaa 


„al 332 5 
Dan hadis “Siapa saja yang mengucapkan “laa ilaaha 
illallaah dan mengingkari segala yang disembah 
selain Allah.” Ini adalah batasan yang agung, yakni 
sabda beliau, “dan mengingkari segala yang 
disembah selain Allah.” Karena banyak orang 
mengatakan “laa ilaaha illallaah”, namun tidak 
meninggalkan peribadahan kepada kuburan, berdoa 
kepada orang-orang yang sudah mati, beristigasah 
kepada mereka, meminta kebutuhan dari selain 
Allah. Kalimat “laa ilaaha illallaah” tidak bermanfaat 
untuk mereka karena mereka tidak mengingkari 
sesembahan selain Allah. 








Serta hadis-hadis selain itu yang menunjukkan 


betapa banyak orang yang tidak mengerti apa 
yang dimaukan dari persaksian ini.” 


y 2022 2 232 22 


JÉ 5 > KA RAI sita Jake PA 
Ca AGI ANA an 


3, Lam 3 >i "E ANA ai) zú Ny 


2x SAS 


KENI Gate ken jl Wa. ake 4 ud Da 
as 43 Je ai 3 (II Le 


Banyak orang tidak mengerti syahadat ini. Mereka 
menyangkanya hanya untuk diucapkan dengan lisan. 
Begitu pula, banyak di antara ulama yang tidak 
memahami makna “laa ilaaha illallaah” padahal 
mereka adalah ulama di bidang fikih, ulama dalam 
bidang nahwu, ulama dalam bidang hadis. Akan 
tetapi banyak dari mereka yang tidak memiliki 
perhatian dengan tauhid, atau dia mempelajari 








akidah pengikut pemahaman Asy'ariyyah dan ulama 


ahli kalam yang hanya mencukupkan diri dengan 
tauhid rububiyyah. 


Ý i Y JB Y AA (NYAN) Ogan 


Ss Dim 2 2 2 A 222 


Og bat ha AFS a dus A Yi LAN Je oa 
ip TA Ý f 1. al Y| a| V) TAN ang 13 


p gil Šaj ea A BR 
MBS NYI aka 


Mereka mengatakan “Jaa ilaaha illallaah” dan 
menafsirkannya: tidak ada pencipta kecuali Allah, 
tidak ada yang mampu membuat sesuatu yang baru 
kecuali Allah. Ini tafsir mereka terhadap kalimat 
tersebut. Jadi tafsir mereka hanya dalam lingkup 
tauhid rububiyyah. 








Mereka menafsirkan “laa ilaaha illallaah” dengan 


tafsiran yang tidak lebih dari makna tauhid 
rububiyyah dan tafsiran mereka tidak menyinggung 
tauhid uluhiyyah, padahal inilah tuntutan dari kalimat 
“laa ilaaha illallaah”. 


sy a d Oasa e gre mai sús ra 
a GENG eh ag Al SK a 


PD DN PA 22 2 2 AAS 7 - 


2 NG, cs aka) TE NG, A dl POR gi 


1 


Ad 8 sal KPA w de TI Yis da a Ji 


Cm E oA g y F 2 Ria D) tè 


A ya Ap Sa We Wi A PI SA PAN 


wa 7 32 2 È 222r 26, 20 wr? Pan 


EA 


SN osh, IYA i dal Ja? YN A yag 
BARI ET BG, a PE 
AA YL or Ep Og hay 3 toni Ogan sn, 


- 1A 22 Ê Ou LA Ie 22222 NG 


[VA tura] Gal ae Waah IEn Dyana mai Ys 








Bacalah akidah-akidah para ahli ilmu kalam, niscaya 


engkau dapati mereka memusatkan perhatian pada 
penetapan keberadaan Allah—seakan-akan ada 
keraguan terhadap Allah—. Mereka juga fokus pada 
pengakuan bahwa Allah yang mencipta, memberi 
rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. 
Mereka tidak menyebut perihal ibadah. Mereka 
selama-lamanya tidak pernah menyebutkan perihal 
pengesaan penyembahan kepada Allah. 


Akidah yang demikian tidak melebihi agama orang- 
orang musyrik. Yaitu orang-orang yang Allah 
firmankan tentang mereka, “Katakan: Siapa yang 
memberi rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapa 
yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa 
yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang 
mengatur segala urusan? Niscaya mereka akan 
menjawab: Allah.” (OS. Yunus: 31). 








Mereka menetapkan Allah, akan tetapi mereka juga 


menyembah selain-Nya. 


“Mereka menyembah selain Allah, sesembahan yang 
tidak bisa mendatangkan mudarat dan memberi 
manfaat kepada mereka; dan mereka berkata bahwa 
sesembahan ini adalah pemberi syafaat untuk kami di 
sisi Allah.” (QS. Yunus: 18). 


P P D 2 È 2 > 2 Soss VU Hoz al 2 A D ú 
kii el Oya sn, Upin OR el Odai a 


Â a 3) LX 2.2. 


AY IG die abs PNG esi is Bia, 
Gala GA) Uya Ip PI ja $ Jas AN KA 


/ 


< KA TE Chl “| a| V) ra X3 al 


ba WIK eig igy A amen 


PANA - 2 wr? 


Ý Y) ia Y eib ai IS 


r r 


IAF gi Ima 22 


Ayung Ala 5 (AN 








Mereka tidak mengatakan bahwa sesembahan selain 


Allah itu menciptakan dan memberi rezeki, akan 
tetapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah 
pemberi syafaat dan perantara untuk kami di sisi 
Allah. Jadi perkara ini sungguh serius. Di sana banyak 
kerancuan dalam perkara ini sehingga banyak orang 
yang tersesat akibat kerancuan ini. Orang yang 
memurnikan tauhid dan menerangkan makna “laa 
ilaaha illallaah”, dikatakan mengafirkan kaum 
muslimin. 


Kita berlepas diri kepada Allah dari orang-orang yang 
mengafirkan kaum muslimin. Kita tidak mengafirkan 
kecuali orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul- 
Nya. Orang yang tidak merealisasikan kalimat “laa 
ilaaha illallaah” telah dinyatakan kafir oleh Allah dan 
Rasul-Nya. 








2 L 27 Patra 


PI Bob HAK ai Di Te 


jaka & HA s sdh d Al Gg 


Pd 
w A62 


dn Sa 2 ia ENG G 


Ketahuilah bahwa kalimat ini ada nafi dan isbat.” 


NAWA A A, 
- in EN bya ANG Sh WK 

BAN) Gal aha Salah AK ip dha IK 
[Yo 

Í; (AU Sa) Í J ebi (ohb iK) Gé 


A 








e Nafi/peniadaan ketuhanan dari semua 


yang selain  Allah—subhanahu wa 
ta'ala—, baik dari kalangan para rasul, 


up AN PL ra E Í, (Bb op A cy Jọ 
Si 
Kalimat ini memiliki dua rukun, yaitu: nafi/peniadaan 
dan isbat/penetapan. Nafi saja tidak cukup, begitu 
pun isbat saja tidak cukup, jadi kedua rukun ini harus 
digabungkan. Sebagaimana firman Allah taala, 
“Maka, siapa saja yang kufur kepada tagut-tagut itu 
dan beriman kepada Allah.” (QS. Al-Baqarah: 256). 


Allah tidak berfirman “kufur kepada tagut-tagut itu” 
saja, tetapi Allah melanjutkan “dan beriman kepada 
Allah”. Allah juga tidak berfirman “beriman kepada 
Allah” dengan tidak menyebutkan perintah untuk 
kufur kepada tagut-tagut. Jadi kedua rukun itu 
merupakan keharusan. 








sampai Nabi Muhammad—shallallahu 


alaihi wa sallam—sekalipun, dan dari 
kalangan malaikat, sampai Jibril 
sekalipun. Apalagi dari selain mereka dari 
kalangan para nabi dan orang-orang 
saleh. 

e Isbat/penetapan ketuhanan untuk 
Allah— “azza wa jalla."* 


4 meo 10 


AKK BN 
3 Da reb imbal a OS J3 wall 


r4 


Il di | KA ny kpn a SEMI mbel IA 
PWI Jho > 2 > Aha 

GUN g G Ka OK b NAS dg al Ms Awe 
Peniadaan sifat keilahan dari segala yang disembah 
selain Allah, dari semua makhluk, walaupun dia 
termasuk makhluk yang paling saleh. Manusia yang 
paling saleh adalah Muhammad—shallallahu “alaihi 








wa sallam—dan malaikat yang paling saleh adalah 


Jibril. Bersamaan dengan ini, andai ada seseorang 
yang menyembah Jibril atau menyembah 
Muhammad, maka orang tersebut menjadi musyrik 
yang kelak akan kekal di neraka. 


PA LI BB PE BPA - 2g A22 2 222 2 422 21 ag 
Ge Ng EUI o Y edal are Ji ol a YW OY 
lis GEN GENI e Yy cethal o Yy el) 
MAK w 2 2 > 22 LI IX 
[NA TI) gll Z0) Sola Du Noh Jya 
cele lita (Ine) 

Karena Allah tidak rida ada sesuatu yang 
dipersekutukan dengan-Nya, baik dari kalangan 
malaikat, nabi, orang saleh, atau dari pepohonan dan 
bebatuan. Karena ini, Allah berfirman, “Dan dia tidak 


menyekutukan sesuatu pun dalam peribadahan 
kepada Tuhannya.” (QS. Al-Kahfi: 110). 


<Í (sesuatu pun) di sini bermakna umum. 








Jk al Cas J aa) jab UN Lag Bl 
öl SIE E ip BE ani) 


shs 2 


IP op Js ip b OK 





(GA) [en La q e SA Sa 
A dlu 3 s ES AN, É K KA Da s 


KÊN ga 
“Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian 


Í 


sekutukan sesuatu pun dengan-Nya!” (QS. An-Nisa`: 
36). 


Kis (sesuatu pun) yakni segala sesuatu. Ini adalah 
penafian yang umum. Yang dinafikan di sini 
berbentuk nakirah. Nakirah dalam konteks penafian 
bermakna umum meliputi segala sesuatu. 








Jika engkau sudah memahami itu, maka 


renungkanlah tentang ketuhanan yang Allah 
taala tetapkan untuk diri-Nya dan Dia nafikan 
dari Nabi Muhammad—shallallahu “alaihi wa 
sallam—dan Jibril, serta selain keduanya. Allah 
menafikan bahwa mereka memiliki sifat 
ketuhanan seberat biji sawi (artinya: mereka 
sama sekali tidak memiliki hak untuk 
disembah)." 


2 20 Da 


Ý) pai TE Oya Li [a Ke PAR bbae La AN si 


Uluhiyyah Makna: adalah ibadah. Dari sini, banyak 
yang keliru dalam menafsirkan “laa ilaaha illallaah” 
dan menafsirkannya bukan dengan tafsiran yang 
benar. 


Di antara penafsiran “laa ilaaha illallaah” adalah: 








>24 PANA A As - 2 24 2 2 
A jl aS seg oda o Jl gei a 
1. Tafsir penganut paham wahdatul wujud terhadap 
kalimat tauhid. 


NI al | Y) A c- MAKI G o 5 sa 1 JJ 


NANA NI dry JIN Zyl NI yan Ý (A 


| a SI radis 59 A A Ls Anh K SI 


2 K 5 222 23 SAS 22 Los 7 222 È 2% 


Jal a | dna a a AS ga cadis JG Cy a 
2 2> > 

dg oda o 
Penganut paham wahdatul wujud, yaitu Ibnu ‘Arabi 
dan para pengikutnya, mengatakan bahwa makna 
“laa ilaaha illallaah” adalah tidak ada yang disembah 
kecuali Allah atau tidaklah sesembahan yang ada 
kecuali Allah. 


Makna tafsiran ini adalah bahwa segala yang 
disembah ini, semuanya adalah Allah, karena 








menurut mereka bahwa sifat wujud/keberadaan itu 


tidak terbagi antara pencipta dengan makhluk. Jadi 
segala yang berwujud itu adalah Allah. Inilah makna 
bahwa mereka dikatakan penganut pemikiran 
wahdatul wujud. 


kiyi Le “w A ea wi Ss Dah 


LA 22 GZ 22 2 
ya Je sil; a Ls ai AN As 33 al TE Ne 
K AS illa a) Ls sa, El Ls sa, 

22 2 39 2 As 22 2 Asas > S3 
“GI sai ya Al NN ca) V9 bau =g 
Mereka menjadikan wujud/keberadaan itu 
merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi. 
Semuanya adalah Allah. Jadi apapun yang disembah 
oleh seseorang, maka orang itu sebenarnya 


menyembah Allah. 


Orang yang menyembah sapi, menyembah patung, 
menyembah batu, menyembah orang, menyembah 








malaikat; mereka itu semuanya menyembah Allah 


karena Allah adalah wujud yang mutlak. 


ai, pe Jl ipad d pA T ol: 
& mw 75 w 22 2 29 22 w 2s? 22A 


AN gae nga GA S eal ia Ka G A Og 


2 222 / 2 2> Ir 


KA y Die Lagi il P ai iS seal Ol db 
22 os 
Las o onp 3; ek K JE 5) JA ia os 
CN ab IKA NN AN 
Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sifat wujud 
itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu untuk pencipta 
dan makhluk; maka para penganut paham wahdatul 
wujud akan mengatakan bahwa orang ini musyrik. 
Menurut mereka, seseorang tidak bisa menjadi orang 
yang bertauhid kecuali dengan mengatakan bahwa 
wujud adalah sesuatu yang satu, yaitu Allah. Jadi 
apapun yang engkau sembah dari alam semesta ini, 
baik berupa pohon, batu, patung, atau tagut, maka 








sesungguhnya engkau menyembah Allah karena 


semua itu adalah Allah. 


Sa s2 3g PPP 


pai 5 Jå Ca An bs al Kab kal 


2. 2 GG j2 "E D “DA e jjs ps 56 


AL akz brag A - PA 2 LA L2 Z 2 $ 35. 


WA 29 72 2 222 
51, Jadi a D yu 

(NY : 
Yang senada dengan kekeliruan ini adalah sebagian 
orang awam keliru karena mengatakan, “Tidak ada 
sesembahan kecuali Engkau.” Seharusnya dia 


berkata, “Tidak ada sesembahan yang benar kecuali 
Engkau.” 


Perkataan yang pertama tadi mencocoki pendapat 
para penganut paham wahdatul wujud, andai 








ditambahkan kata “yang benar”, maka menjadi 


benar, karena sesembahan selain Allah itu disembah 
tapi batil. 


Allah taala berfirman, “Yang demikian itu karena 
Allah itulah Tuhan yang benar dan bahwa segala yang 
diseru selain Dia adalah batil. Dan sesungguhnya 
Allah adalah yang Mahatinggi lagi Mahabesar.” (OS. 
Al-Hajj: 62). 


> PP 2 


2. Tafsir ulama ahli kalam naa kalimat ali 


AAA Ge 536 YAN Nadi) agya SKI ae 








2 A> 7 2 2r 


FPA SAN 53 ap KA "e |ia 


2 AAU ga Ý i Y gd He aa Y A 


ir 


pad e Kg Zil “| BN “| 


Ulama ahli kalam menafsirkan “laa ilaaha illallaah” 
adalah tidak ada yang mampu membuat, 
menciptakan, mengatur, dan mengadakan kecuali 
Allah. 


Tafsiran ini tidak sahih. Ini sama dengan agama 
orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik 
mengatakan bahwa tidak ada yang mampu untuk 
menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang 
menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang 
mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberi 
rezeki kecuali Allah. Ini adalah tauhid rububiyyah. 








22 2 2 2 77 Peh 7 


ga Wal a "s Ang 


2.2 2 2G > a 72 > 
rar 22 22 22 2a 2 Z 2 2z zi 72 2w 7 
# A ts NE gi E mte ah 
Da); AAN 
3. Tafsir “laa ilaaha illallaah” menurut kelompok 
Jahmiyyah dan Mu'tazilah, serta yang mengikuti jalan 
mereka. Tafsirnya adalah penafian nama-nama dan 
sifat-sifat Allah, karena menurut mereka, siapa saja 
yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat, maka 
dia menjadi musyrik. Tauhid menurut mereka adalah 
peniadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. 


asal Cy ESI a : 
4. Tafsir hizbiyyun (orang-orang yang fanatik 
terhadap kelompok tertentu tanpa mengindahkan 
syariat) dan ikhwaniyyun (pengikut paham al-ikhwan 
al-muslimun) pada hari-hari ini. 








AAN gl 


207 > 3 í “2. 

Zi, Sl 2 A “lalai Li ab w d 3 

/ 2 hand AD 7 

ola La Semir 

Mereka mengatakan makna “laa ilaaha illallaah” 

adalah tidak ada  hakimiyyah (hak untuk 

menghukumi) kecuali milik Allah.  Hakimiyyah 

sebagaimana yang mereka namakan adalah bagian 

dari makna laa ilaaha illallaah, karena maknanya 
meliputi segala macam ibadah. 


Kita katakan kepada mereka, “Lalu di mana ibadah- 
ibadah lainnya? Di mana rukuk, sujud, 
penyembelihan, nazar, dan ibadah lainnya?” 








Aw P AA 75 2 222 2 2 - 2. Sa “2 - 222 2 - 
AI UI S ate laban O6 li, La AS UI A ja 


f ha 


sï 72. > Pg | 2I 


jih da REN oi ań 


1 A0 


2222 PEIDA 2 2102 
E a cp JI Asi I A- e Al S3 yai 
22 bas ÁS Ga 

ma sita de daka Ls ayal SI, 

Apakah ibadah itu hakimiyyah saja, jika menurut 

kalian maknanya adalah sekadar hakimiyyah? Di 

mana sisi peniadaan dari berbagai bentuk kesyirikan? 
Mahasuci Allah. 


Wajib perhatian terhadap perkara ini karena ini 
adalah kalimat yang agung. Kalimat ini adalah 
penyelamat dari neraka bagi orang yang 
merealisasikannya. Agama ini, dari awal sampai akhir, 
seluruhnya dibangun di atas kalimat ini. Dakwah para 








rasul dan kitab-kitab suci yang diturunkan, 


seluruhnya dibangun di atas asas kalimat ini. 


Las mi 29 A 2» 
20151, Pan Ja adi -0 
5. Tafsir ahli sunah waljamaah. 
ag ` w w- Pap - 2 2. ` 22 - 
SY GOL) GL sya Y balan (AYI ILY) 0 
dya G Kara ANA 34 sa K In Il pond 


3, A di Oa dia JB Akh saka 
KI JA ji Wi Ga Ai a; Jadi a adi a Opak Ù 


(NY HI 
Bahwa makna “laa ilaaha illallaah” adalah tidak ada 
yang disembah dengan benar kecuali Allah. Karena 
sesembahan itu banyak, akan tetapi yang diibadahi 
dengan benar adalah Allah semata. Adapun yang 
selain Dia, maka peribadahan kepadanya adalah batil, 
sebagaimana firman Allah taala, “Yang demikian itu, 








Aw 7 
Lad 


i i IA KAN on ó 
ERT at TAA 


pa 


Ketahuilah bahwa sifat ketuhanan inilah yang 
dinamakan oleh kebanyakan orang di zaman kita 
ini dengan as-sirr (ilmu sir/gaib) dan al-wilayah 
(kedudukan kewalian).” 


karena Allah adalah yang berhak diibadahi dan bahwa 
sesembahan yang diseru selain Dia adalah batil, dan 
sesungguhnya Allah adalah yang Mahatinggi lagi 
Mahabesar.” (OS. Al-Hajj: 62). 

á G2 gA E aka aa Aa k 19 
PE Jl lis ol Du cs E ka G 
BEN, dea, ol, EN All das AN, 


23 Par 


1 1 
. 
a 

- 

ah 


be 


EIE 


Pa 








Br bh WI. úu id dya Jer D > Y 
dgani GA ay pali ab Sa JAN ob ANG 
a il 


Sedangkan al-ilah, maknanya menurut mereka 
adalah wali yang padanya ada as-sirr, yaitu yang 
mereka namakan dengan aal-fagir dan asy- 
syaikh.” 


Yakni mereka meyakininya sebagai wali-wali dan 
mereka berpendapat bahwa pada wali ini ada ilmu 
sir/gaib dan kewalian. Mereka mendekatkan diri 
kepadanya dengan penyembelihan, nazar, doa, dan 
istigasah karena padanya ada ilmu sir dan kewalian. 


TI - w 222 27 />2ű 2 22 Le å sa å 13 
. - & - . “v e 

aa hl h an ll Al Dya, Ad yaa 
sÀ pn .. Cc 8 Dyna z | 

Br 22 - 23 As 2 22 ar 


w 22 27 2È RZ w 7 
d gad aa hl EA a Ja L sil Ma te Öd L 








2 KA £ W & 7> 


data sk Fan AK D 


26 27 2 A 75 22 222 232 22 È BLI / 2> 
Ola d edebil Sa Op LALE aigh lah ONG BIN 
Kelompok sufi menamakan ahli ibadah dengan 
sebutan syekh, yakni syekh tarekat yang mereka 
ambil agama darinya. Sedangkan orang yang belajar 
dari syekh tarekat, mereka namakan dengan sebutan 
murid. Si murid ini di hadapan syekhnya seperti 
mayat di hadapan orang yang memandikannya. Dia 
tidak boleh berkeberatan sedikit pun. 








Kebanyakan orang menamakannya as-sayyid dan 


: . . 14 
yang semisal ini. 


222 2» WA PA A AH w 
. . . r r 
2p 2 È 577 2 32 DL 22 


200 Se TI PE Bean 2 2 92 2 


AN wa AN 21 Gr ce GAN 


2% WA 83. 23222 2 KPA 2272 
1 2 wrr 22 3D 
Yi SS 3 HE Y, Sia NG ai b AA ank 
an. 4 - WA 
Mereka menamakan guru mereka dengan Cg 
Mereka juga menamakannya syekh. Engkau 
diharuskan untuk membaiatnya dan menyerahkan 
urusanmu kepadanya. Engkau tidak boleh menolak 
dan tidak boleh menyelisihi sedikit pun. Jika tidak 
demikian, maka engkau tidak bisa menjadi muridnya. 








Hal itu karena mereka menyangka bahwa Allah 


telah menjadikan makhluk-makhluk pilihan itu 
memiliki kedudukan di sisi-Nya yang Dia ridai 
agar orang-orang mencari perlindungan kepada 
mereka, berharap kepada mereka, beristigasah 
dengan mereka, dan menjadikan mereka sebagai 
perantara antara dia dengan Allah.” 


Cl ika BES at ali jE oa aan AN Ona 


call P ode thái arl de - Wan pase 

A Ka A a y “ae > ai KA 
Mereka mengatakan bahwasanya Allah menjadikan 
makhluk pilihan yang mereka boleh meminta 
perlindungan kepadanya, berdoa kepada mereka, 
dan beristigasah kepada mereka dengan alasan agar 
mereka memberikan syafaat di sisi Allah dan agar 
mendekatkan diri kepada-Nya. Ini adalah pendirian 








mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa makhluk- 


makhluk pilihan itu sekutu-sekutu bagi Allah. 


232222 aa 2 2 D => 7 


ma EHH A SY cal On 3 sis iái Oj h 


Íw- l À (wo s obl < Cw p il, Pata o m 

Jala AN SARI Al Oji aw E AN 
Akan tetapi mereka mengatakan bahwa makhluk- 
makhluk pilihan itu adalah pemberi syafaat di sisi-Nya 
dan dapat mendekatkan diri mereka kepada-Nya. 
Mereka berdalih bahwa Allah telah memilih mereka 
karena kesalehan dan ketakwaan mereka, sehingga 
mereka menjadi perantara antara hamba dengan 
Allah. Mahatinggi Allah dari ucapan mereka. Karena 
itulah mereka mendekatkan diri kepada perantara- 
perantara itu dengan berbagai ibadah, baik masih 
hidup ataupun sudah meninggal. 








ú a? E i 
X, GA E j> o si D jin i 


a abah YA 2 2 BI Ada 


AIA: ea hal scs Uini 5 Vga OA, Ha 
SA Na Jl. o SAJI 


Mereka mengatakan bahwa orang yang bertakarub 
kepada perantara-perantara tadi seperti orang yang 
bertakarub kepada Allah. Siapa saja yang 
mendekatkan diri kepada syekh, maka dia 
mendekatkan diri kepada Allah. 


“Mereka beribadah kepada sesembahan selain Allah 
yang tidak bisa memberi mudarat kepada mereka 
dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Mereka 
mengatakan bahwa sesembahan ini pemberi syafaat 
untuk kami di sisi Allah.” (QS. Yunus: 18). Setan 
mempermainkan mereka sampai sedemikian rupa. 








E 22 22 


ma éles el bb LAI Jel een Ab 
I AYI Ga daa AVI LN agam Yi 


BALAI IL (BINUS NI) Ja 


Yang disangkakan oleh orang-orang musyrik di 
zaman kita bahwa mereka adalah perantara- 
perantara, itu adalah yang dinamakan oleh 
orang-orang dahulu sebagai ilah-ilah. Jadi 
perantara itu adalah ilah.'” Makanya, ucapan 


IE aiy AT WN Ah 

Jeda AJE AI LIL Y 17) a AI ya, ah 

Te bea LAI ab aah ó 4 es WA 
Pd g P 1 Wd kk Wd 


Kir A Ý > n A (wo: sel g Kake 








Z 977 1 PPP EA w Tana 


cs El mag Oo o NG Tn Y, Isa OX NG, 


(rr 
Orang-orang musyrik yang dahulu beribadah kepada 
perantara-perantara itu dan menamakannya sebagai 
ilah/tuhan/sesembahan. Oleh karena itu, ketika 
Rasulullah—shallallahu “alaihi wa sallam—berkata 
kepada mereka, “Ucapkan “laa ilaaha illallaah’ !” 
Mereka berkata, “Apakah dia hendak menjadikan 
ilah-ilah ini menjadi satu ilah saja?” Sampai pada 
ucapan, “Pergilah kalian dan tetaplah (menyembah) 
ilah-ilah kalian!” (OS. Shad: 5-6). 


Mereka menamakannya ilah. 


“Mereka berkata, Jangan sampai kalian 
meninggalkan ilah-ilah kalian! Jangan sampai kalian 
meninggalkan Wadd, Suwa', Yaghuts, Ya'ug, dan 
Nasr!” (OS. Nuh: 23). 








22 oğ 2 22 2 33 Ge 23 >27 2 SGG 2 


ihi eA Y! m rA AG, cabl sal SPIDI 
al E A SAT Sya J, ae A Da 
E AG Da kh E 


Ae 535 7 


Pa 


Orang-orang musyrik zaman dahulu menamakannya 
dengan ilah, sementara orang-orang belakangan yang 
mengaku Islam menamakannya dengan perantara 
dan pemberi syafaat saja. Mereka tidak 
menamakannya ilah, padahal maknanya sama 
meskipun lafaznya berbeda. Yang jadi patokan adalah 
hakikatnya. Patokannya bukan lafaz dan istilah. 








seseorang, “Laa ilaaha illallaah,” merupakan 


pernyataan yang menunjukkan  batilnya 
perantara-perantara itu." 


br 2 2 32 2G 2 2G 72 
e 


ya wu Ó a ol Ss) pf 


Aw) 2 2 ` 2 > NASA 2 DA 2 D. zà D MM - 17 
GK dls AYI IG AT ji HA abah 
5 Lan : E c 2 Tg 


“Laa ilaaha illallaah” We KENA Kana yang 
disembah selain Allah. Sama saja, baik dinamai 
perantara, atau pemberi syafaat, atau dinamakan 
ilah. “Laa ilaaha illallaah” membatalkan segala yang 
diibadahi selain Allah, apapun namanya. 








Apabila engkau ingin untuk mengetahui hal ini 


dengan pengetahuan yang sempurna, maka bisa 
dicapai dengan dua perkara: 


AH - E ag l 2 Pa; 


- WA > 
AG 2 Ban 7 


Ka aa, pay Na 4, 433 WE 


33» £ Su 222 2/ 22222 `, Aw 2 
äl Yal a pr) wS awan AN CU 

5 & z2 D Aw) 22 23 Pa aa 22 
Al Y Yl Gak Yy Buk Y, tx Y Gn 


A2 2 


Coda g 


Te: 


rata 


Pertama: Engkau seharusnya mengetahui bahwa 
orang-orang kafir yang Rasulullah —shallallahu 
alaihi wa sallam—perangi, beliau bunuh, beliau 
halalkan harta-harta mereka, beliau halalkan 
wanita-wanita mereka: mereka itu dahulunya 
adalah orang-orang yang menetapkan tauhid 








rububiyyah untuk Allah—subhanahu wa ta'ala—. 


Yaitu bahwa tidak ada yang menciptakan, 
memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, 
mengatur segala urusan, kecuali Allah semata. 


AN Sl Gp Sin op did dls d8 6 
ii arak a 3 pa padi ale sa 


Og gipa N 2 ya HH D Stl z 


$ >? 


IPA iois] go i Ja ii 


Sebagaimana Allah taala berfirman, “Katakanlah: 
Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari 
langit dan bumi? Siapakah yang menguasai 
pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang 
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan 
mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan 
siapa yang mengatur segala urusan? Niscaya 








mereka akan menjawab: Allah. Lalu mengapa 
kalian tidak bertakwa?” (OS. Yunus: 31). 


A 75 A ag Madi AR 2 7 - PP A /—? DA 2 B3 18 
Je wl ol Pel al P bo Uga, OYI pi ale 


2 2 - L2? A 22 6 Aw A 


Pk ) web os kandh AN Sadi ali IA 
TA ngi SY kane aa ga É Gad IA NI 


Aha Ih Ia 

Ya dya ai 
Para penyembah kubur di masa sekarang ini 
berpendapat bahwa selama dia mengakui bahwa 
Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, 
mematikan, dan mengatur segala urusan, berarti dia 
seorang muslim. 


Jika demikian, lantas apa makna “laa ilaaha 
illallaah”? Menurut mereka, kalimat ini tidak memiliki 
makna, karena orang-orang musyrik juga 
berpendapat seperti yang mereka sebutkan. 


88 








Ng KA Gali KG Al j ih SA 


b A 


ik : ss Ra PEKA pa cA Dg ies 


PRA LE, Nya NG R a. Ag 


A ADASA 7 Pap 2 12 È 2AL BMA 
OS H3 To a Dp) 


G2 2 Au 2 2> 


Ini adalah masalah yang besar, agung, lagi 
penting. Yaitu engkau mengerti bahwa orang- 
orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah— 
shallallahu alaihi wa sallam — itu 
mempersaksikan ini semua dan mengakuinya. 
Namun bersamaan dengan sikap mereka ini, 
tidak lantas memasukkan mereka ke dalam 
agama Islam dan tidak pula menyebabkan darah 








dan harta mereka terjaga. Padahal mereka 


dahulu juga bersedekah, haji, umrah, beribadah, 
dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan 
karena takut dari Allah azza wa jalla.” 


Nag gap Ip dag aps Talas Din PU 


an PA AA 
Ini asalan yang agung dan sangat penting. Orang 
yang memperhatikannya amat sedikit, karena mereka 
mengatakan bahwa orang yang sudah menetapkan 
tauhid rububiyyah, maka dia menjadi seorang 
muslim. 


23 5 7 wW EDA 


á & 8 ú 22 PN a2 2 2. 

aies ay Ang Ona Wo G wa 38, 
N 2 2 Ie 2 È 2222 bss a Ju 

Y Opao O9 yang KA wé eh NA 4 Ss 


2. 2 2 222 Pa Cii PA BAS 


sk & 
kng OP jas CAN a Í = ï; Or HE 








> Su a så 
Y Ka a sa, “ala a Og ha 9 dg 
Aan ors 2 SE ` A Ad 2. 


o yé dra Ogan 9 AN SPE & Pada ah 5» adl pal 


“aa aa 
Orang-orang musyrik di zaman jahiliah dahulu 
menetapkan tauhid rububiyyah. Mereka juga 
melakukan ibadah-ibadah, seperti sedekah dan haji. 
Jadi mereka melakukan haji dan umrah, serta 
berpendapat bahwa tidak ada yang menciptakan, 
memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan 
kecuali Allah. Mereka mengakui tauhid rububiyyah 
dan melakukan sebagian ibadah. Akan tetapi ketika 
mereka tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah 
semata, bahkan mereka beribadah kepada Allah, 
bersamaan dengan itu mereka beribadah kepada 
selain Dia, maka mereka menjadi orang-orang 
musyrik. 








Ladi 
r Gg 22202 w 


pados Jel eA SN 5 SENI 3 


-” 


g Me > y 
aY denga A ladan Al si (Alyah 


DL LA 


KASI 27 wW 22 7 BIMA 


“ 


+ . 
dd D / 


Akan tetapi perkara kedualah yang 
menyebabkan Nabi mengafirkan mereka, 
menghalalkan darah dan harta mereka, yaitu 
bahwa mereka tidak mempersaksikan tauhid 
uluhiyyah untuk Allah.” 


al sal: cal BA lap yag Oa ja Tita oy 
KN Jas NA! Apa Ad Al SA NUN sa Sala 


Â s> Ê Pu & 2 2. > 


ag pian P. EA, Si y a AN ya 








2? R 222 


A ók á Y ln AVI ea Ya Fa T gas 


-” 


ang Gasa Fs da NI A3 y N A A 

aan ip WAN 2G y ay 
Karena tauhid uluhiyyah inilah yang dituntut. Yaitu 
pengesaan Allah dalam ibadah. Yang dituntut bukan 
hanya mengesakan Allah dengan tauhid rububiyyah. 
Bahkan kedua jenis tauhid ini harus diwujudkan. 
Tauhid rububiyyah adalah keharusan dan tauhid ini 
menuntut adanya tauhid uluhiyyah. Tauhid uluhiyyah 
juga merupakan keharusan dan tauhid ini 
mengandung tauhid rububiyyah. Salah satunya tidak 
bisa lepas dari yang lainnya. 








Tauhid uluhiyyah adalah dengan tidak berdoa 


dan berharap kecuali kepada Allah semata, tiada 
sekutu bagi-Nya.” 


BA NE “ala z ne Saji 33 An 


2 hh Ó sa 22 Par 


So BO ami ga Naa Ga Jana bl 


CN YUI) VA SE Jy Tah cat GA Ga 
Ko Pen ag Ge BAM da da 


ja wah, 2 

Jis eda WE ka 
Artinya, tauhid uluhiyyah meliputi seluruh ibadah. 
Jadi satu ibadah saja tidak boleh dipalingkan kepada 
selain Allah— “azza wa jalla—, karena Allah lah yang 
berhak atas ibadah itu. Sehingga, siapa saja yang 
memalingkan satu saja dari ibadah untuk selain Allah, 
maka dia adalah musyrik walaupun tadinya dia 
mengucapkan “laa ilaaha illallaah”. Bahkan, walau 
dia beribadah kepada Allah dengan segala macam 








s2 222% 3 2222 23 


Y copal yin Yy toga Ak Yg oya Ola NG 
Aam Heal oA ega g Ty co Al 
aga IA dan GP AB ai B3 aa 


2 N 222 222 


NS Aap AS 


Juga tidak boleh beristigasah kepada selain Allah. 
Tidak boleh menyembelih untuk selain-Nya. 
Tidak boleh bernazar untuk selain-Nya. Baik itu 
untuk malaikat yang didekatkan atau untuk nabi 
yang diutus. Jadi, siapa saja yang beristigasah 
kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Siapa 
saja yang menyembelih untuk selain Allah, maka 
dia telah kafir. Siapa saja yang bernazar untuk 


ibadah, selama dia tidak mengikhlaskan seluruh 
ibadah itu untuk Allah, maka dia bukan muslim. 








selain Allah, maka dia telah kafir. Dan lain 


sebagainya.” 


N A PAIR, s22 2227 DI bl! 22 3 
Aw 22 
CA Nadi Y Ji LE Ip AK ah NS Je 3 A 

PA 2 D 222 8 A 282 A 2 wr’ fi EN 


| aJl Y) Ju HS obu o giia l 
N > A 2 57 7 22 L22322 
AN) pro Da, (a NI a) a Jic S n E 
2 D PE NA 

San 22 1 27 33m AH A 
Artinya, siapa saja yang melakukan itu, maka dia kafir 
walaupun dia tadinya mengucapkan “laa ilaaha 
illallaah”, karena hakikatnya dia tidak merealisasikan 
kandungan kalimat tersebut. Jadi dia tidak konsisten. 
Bagaimana dia mengucapkan “laa ilaaha illallaah”, 
sementara dia menyembelih untuk selain Allah?! 
Bagaimana dia mengatakan “laa ilaaha illallaah”, 
sedangkan dia beristigasah kepada selain Allah dari 
orang-orang yang sudah mati, yang tidak hadir, dari 








2 212 22 - & A A 37 A 7 Tg. 2 22 
HUI Ji ~ ON lS a Ai Oya) 
Pa / 2G 2 23 2520 7 72 Pi Sula PA 


a DN o eem aa Kai > 


“4 


Kesimpulannya, engkau harus mengetahui 
bahwa orang-orang musyrik yang dahulu 
diperangi oleh Rasulullah—shallallahu “alaihi wa 
sallam—, dahulunya mereka berdoa kepada 
makhluk-makhluk Allah yang saleh, seperti 


jin, dan dari setan?! Bagaimana dia mengatakan “laa 
ilaaha illallaah”, akan tetapi dia bernazar untuk selain 
Allah?! Ini bertolak belakang. 








kepada malaikat, 'Isa, ibunya, “Uzair, dan wali- 


wali selain mereka. Mereka kafir dengan sebab 
ini, padahal mereka mengakui bahwa Allah— 
subhanahu wa ta'ala—adalah yang menciptakan, 
memberi rezeki, dan mengatur alam semesta.” 


> D ala 2 Bisa JUS Im 1 Aaga 2 2 232 »3 
wé cake Y| SEE mg lgu OP VI OS yaaa! 
22o 24 239 2 KA 363 Ad 2. Sa » / Aw 72 
ga A a, pie da or pi orn a 
w 22o 22 22 Pak A Alis 22 22 212 
candha) AR Wa na MEN AR Wa ma) K 
K zw 200 SA >? 


géi b Ad, a GL Í pa pai B3 Opal 


dgan Unta E ENI kan AYI 


s 
wa 


NG A 2 poz 202 es dian 
IE a a 0 YA and ka) Ogan 9 resa | 
Orang-orang musyrik zaman dahulu, tidak semuanya 
menyembah berhala. Peribadahan mereka berbeda- 
beda. Di antara mereka ada yang menyembah 
berhala, sebagiannya menyembah malaikat, sebagian 








lainnya menyembah para nabi, dan ada pula yang 


menyembah orang-orang saleh. Ternyata, 
Rasulullah —shallallahu alaihi wa sallam— 
memerangi mereka semua dan tidak membeda- 
bedakan mereka. Beliau tidak mengatakan: Aku tidak 
memerangi kecuali yang menyembah berhala dan 
membiarkan orang-orang yang menyembah “Uzair, 
yang menyembah “Isa Al-Masih, atau yang 
menyembah orang-orang saleh.  Rasulullah— 
shallallahu “alaihi wa sallam—tidak membeda- 
bedakan mereka. 


sales cabe Bale SA 0), as any Na, 
Ya CI Ia MG ANIS! 
MAA JG Oya Al Ola G eda NI sse DA 


II 2 33» 2 G 


O9 KAI K T rts ADA! T D) 








/ 2G 2 PP Dad - “2 
gaY a rts TA Og bau SA, e 
G2 > Sean xy D s fsx 2m 3 2 


ARA BB era Oa BY tera Sp J (all, 


Adapun para penyembah kubur di masa ini, mereka 
mengatakan bahwa kesyirikan adalah penyembahan 
kepada berhala. Sedangkan peribadahan kepada para 
wali merupakan takarub kepada Allah dan tawasul 
kepada-Nya. Ini bukan kesyirikan karena yang 
dinamakan kesyirikan hanyalah peribadahan kepada 
berhala. Mahasuci Allah. 


Rasulullah memerangi semua, orang-orang yang 
menyembah berhala, orang-orang yang menyembah 
malaikat, orang-orang yang menyembah “Isa Al- 
Masih, orang-orang yang menyembah “Uzair, orang- 
orang yang menyembah para wali dan orang saleh. 
Beliau tidak membeda-bedakan mereka, karena 
hakikatnya tidak ada perbedaan di antara mereka. 








1L Mad 


aJl Y) Ge D ita Lara BL, 


Dll ol g% kan ro SI Bp, 


sy" 2 I 


Apabila engkau sudah mengerti ini, maka engkau 
mengerti makna “laa ilaaha illallaah” dan 
engkau pun mengerti bahwa siapa saja yang 
berdoa meminta bantuan kepada nabi atau 
malaikat, mengeluhkan kebutuhan kepadanya, 
atau beristigasah kepadanya, maka dia telah 
keluar dari Islam. Kekufuran inilah yang diperangi 
oleh Rasulullah —shallallahu “alaihi wa sallam—. 








PP KE YA 


pp AAN Ge . yG OB ý 
a Dika NG SSI gadi GN EA 
ce Saja re JS basa PPA ah 


ag KE A 577 


Ol Hi 3 Ni KAPAN dala jl ah aj 


bs SL 1S oral 30 Ea Pen 


PE KA $ PB A 


Ab, Jer gl Sade 


Jika ada salah seorang musyrik berkata, “Kami 
mengetahui bahwa Allah adalah Pencipta, 
Pemberi rezeki, dan Pengatur segala urusan. 
Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang saleh 
yang didekatkan, maka kami berdoa kepada 
mereka, bernazar untuk mereka, mengunjungi 
mereka, sembari beristigasah kepada mereka. 
Kami menginginkan kedudukan dan syafaat 








mereka dengan itu. Kami sebenarnya paham 


bahwa Allah-lah yang mencipta, memberi rezeki, 
dan mengatur segala urusan.” 


Maka katakanlah, “Ucapanmu ini adalah mazhab 


Abu Jahl dan yang semisal dengannya.” 


AW 2 2 22 2. w A 75 7 a f> 3 3 32 
all G (MA) Unas cela, Sl bl a = 


Syekh Muhammad bin “Abdul TENG berdialog 
kepada kalangan ulama dan awam. Makna 4: dalam 
bahasa Arab amiah (tidak baku) adalah meminta 
bantuan. 


WAN OA D Gel des Gi A 4 Jú 
j Gada a ia MK ad JG l A, ag Jeg 


2 A ASA s2 22227 N 2 2 2 22 


Ý G1 a Y D AAN ME 








w AÈ Sem - 2 MPA 322. w Aw A PA 22 


ja) AYI oia IF A, AN Ym YV ot 


Pd La ar 


EN 


ara YL Ai Para aie iil JG É e A5 


A pE A Ni 
[A oig] dal se Ù anih NG Iga enda Y, 
Orang yang menafikan bahwa berdoa kepada orang- 
orang saleh adalah kesyirikan dan dia berkata bahwa 
yang dia maukan dengan perbuatan itu adalah 
tawasul dengan mereka kepada Allah; maka 
dikatakan kepada orang ini bahwa ucapanmu ini 
adalah mazhab Abu Jahl, Abu Lahb, dan yang semisal 
mereka. Karena mereka (Abu Jahl dan yang 
semisalnya) mengatakan bahwa tidak ada yang 
menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, dan 
mengatur segala urusan kecuali Allah dan kami 
menjadikan ilah-ilah ini supaya mereka mendekatkan 
kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sebagaimana 
Allah berfirman tentang mereka, “Mereka 
menyembah sesembahan selain Allah yang tidak 
dapat memberi mudarat dan tidak dapat memberi 








PP NE WA 23 


aniy mg pe oE hadiri 0“ 


— 23 w 22 2o? 2 > 


A q a kih aw Y Lam Lu, 


A 


- PA - 2 PNP SE 2 2r 
y L Al 0 D ca Oyku 3 | Al JG, GN 
12 Re — SA 2 Je BRI 7 LL BABI 


Le Urii sYa Ogia pri 
[A oig] HA 


Karena orang-orang musyrik yang berdoa kepada 
‘Isa, “Uzair, malaikat, dan para wali, juga 
bertujuan sama seperti itu, sebagaimana Allah 
taala berfirman, “Orang-orang yang menjadikan 


manfaat kepada mereka. Mereka mengatakan, 
'Sesembahan ini dapat mendekatkan kami kepada 
Allah sedekat-dekatnya.” (OS. Yunus: 18). 








pelindung selain Allah (berkata): Kami tidak 


menyembah mereka melainkan supaya mereka 
mendekatkan kami kepada Allah sedekat- 
dekatnya.” (OS. Az-Zumar: 3). 


Allah taala berfirman, “Mereka beribadah 
kepada selain Allah, sesembahan yang tidak bisa 
mendatangkan madarat dan manfaat kepada 
mereka. Mereka mengatakan bahwa 
sesembahan ini adalah pemberi syafaat untuk 
kami di sisi Allah.” (QS. Yunus: 18).” 


>% 2 bg N A Suga 72 


yo A2 sss Saas aa 2 3 3 2 232 55 


sari 

w AA 2s Aa - 2 SP PAPA a 23 3 ka 7 

Nya Ol Od ul, Or OA el Dya Y 
T a 22 ü LX N 75 P 222 
A) ba liia Ol öga eal e L iai 


22 2 








a a gk PPA Gw TAP ni £ SWA AG | 
JET ol Saya) dia Meh Kis CRE g 


sd ké LA 7 2 N 2 L222 


Jls SEL dB Ng Bad sp SEEYA] 


23 20 2 


ON, KU, pat sx 29 ol, 


dd 


ss 2 D A, - TN 5. / 22 a 
A O gada 9 A) a A) 2l ERA a Ög Law 
222 
Co LS 


Pa 


Orang-orang musyrik di zaman dahulu menghendaki 
dari perbuatan mereka menyembah ilah-ilah lain di 
samping Allah adalah untuk menjadikan ilah-ilah itu 
sebagai perantara untuk mereka saja. Mereka tidak 
mengatakan bahwa ilah-ilah itu menciptakan dan 
memberi rezeki. Mereka hanya mengatakan bahwa 
ilah-ilah ini merupakan pemberi syafaat untuk kami di 
sisi Allah. Mereka juga mengatakan bahwa ini 
merupakan bentuk pengagungan terhadap Allah. 








Apabila engkau merenungkan ini dengan baik, 


engkau pun mengetahui bahwa orang-orang 
kafir itu mempersaksikan tauhid rububiyyah 
untuk Allah, yaitu pengesaan Allah dalam hal 
penciptaan, pemberian rezeki, dan pengaturan 
segala urusan, namun mereka berdoa meminta 
perlindungan kepada “Isa, malaikat, dan para 
wali dengan tujuan mereka dapat mendekatkan 
kepada Allah sedekat-dekatnya dan memberi 
syafaat di sisi Allah, 


£ An PA ag 2 2. 


ip pe abal bayar JSI ip c apa 
k Sa CA 3 ang GAN, JAN ama 


Z 222 I LL 2 


PE o Kayo G Yaa du ade Ja 


Engkau juga mengetahui bahwa di antara orang- 
orang kafir itu, khususnya orang-orang Nasrani, 








ada yang beribadah kepada Allah siang malam, 


zuhud terhadap dunia, bersedekah dengan 
sebagian dunia yang dia peroleh, dengan 
mengasingkan diri dari orang-orang di dalam 
biara.” 


S KAN dab Hi daa aka o ea si 


sh 


| on Yi Ag Y, Pa pn Ka 2 at 

al oa se wali a A ah Lal pal 
Para pendeta Nasrani beribadah siang malam dengan 
menangis. Akan tetapi mereka berkata bahwa 'Isa Al- 
Masih adalah putra Allah, atau bahwa Allah adalah 
Al-Masih putra Maryam atau salah satu dari yang 
tiga. Mereka sering menangis dan banyak beribadah, 
namun ini tidak bermanfaat untuk mereka karena 
mereka tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah— 








222r Py A 27 / 2G 2 


2 a| n E e oÈ 3 a 3 TEA 


Rg L L 


D PATA 1] WL 


KP KEBAT as ba des 
PLN In) BE dg Ga A5 Sya KA 


WELA D gan 9 ké 


Bersamaan dengan ini, dia adalah orang yang 
kafir, musuh Allah, kelak akan dikekalkan di 
dalam neraka, dengan sebab keyakinan dia 
tentang “Isa atau wali-wali selain beliau. Dia 
berdoa kepada beliau, menyembelih untuk 


azza wa jalla—. Yang semisal mereka adalah para 
penyembah kuburan di masa sekarang. 








beliau, dan bernazar untuk beliau. Jelaslah 


bagimu, bagaimana gambaran Islam yang 
didakwahkan oleh  Nabimu  Muhammad— 
shallallahu “alaihi wa sallam—. Jelaslah bagimu, 
bahwa banyak orang jauh dari Islam yang beliau 
dakwahkan. Jelas pula bagimu, makna sabda 
Nabi—shallallahu “alaihi wa sallam—, “Islam ini 
mulai dalam keadaan asing dan akan kembali 


z r 27 
asing seperti awal mulanya.” 


PA SN Li ceal 3. AN AT Pe si, 


apa wy s JAN ké T Aed Saló 


22 75, > ka 2. 


Ai z sai 


Islam yang sahih menjadi asing di hari-hari ini. 
Adapun Islam yang baru sebatas pengakuan, maka 
kaum muslimin pada hari ini berjumlah lebih dari satu 








miliar. Akan tetapi Islam yang sahih adalah agama 


yang asing. Jika satu milyar orang ini beragama Islam 

yang sahih, niscaya tidak ada satu orang pun di dunia 

ini yang berani berdiri menghadang mereka. 

2 277 27 3 - ü KS 7 PAE | 2 22 22 - ü 2 Am 

me -T way NE, A öll À dll 2 
Ph 222 > 2725 7 


cambah) A fe a 4 Sji kadi AJ 


d 


KN a Er E El Gah 
li hbs che hn 
Orang-orang Yahudi yang mereka adalah saudara- 
saudara kera-kera dan babi-babi, yang kenistaan dan 
kehinaan telah ditimpakan kepada mereka, sekarang 
mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin. 


Sedangkan kaum muslimin yang dahulu bersama 
Nabi—shallallahu “alaihi wa sallam—dalam perang 
Badr berjumlah tiga ratus sekian belas orang. Apa 
yang bisa mereka perbuat? 








25 22 2 PPA NI 


Ta WAJA ANA data AN 


(AL Ma KAN F3 33 Ss 


pe -> KA mas Sa Je 2 AN Jay a a 


IK Ba I 


Y ca AWI P na) Sa BANA sakan) 
KAS amal Sa Ú rall STSI AW 


“ 4 wd 


Berapa perbandingan para sahabat dengan penduduk 
bumi waktu itu? Bersamaan dengan itu, mereka bisa 
menguasai berbagai negeri, mereka menjatuhkan 
kekuasaan Kisra dan Oaishar, dan menguasai seluruh 
dunia. Hal itu karena mereka orang-orang yang 
berislam dengan Islam yang sahih, bukan Islam 
sekadar pengakuan. 








Pa PA 2, 2202% 272 2 z 22 2 K2 22 222 


Jala l Mel os aa ea aila eles 


22 >$ > Ja bos A 2 2 2G 222w 20 > 5 pog 
JB al e de L :JB l PEFS Aal Tung 
12 2 N Wa - 


KAGAN Ah Kg ag Ye 


ey 
Ga 
WE 2 3 Ha » LI 


an ag JANI ade An ce AN dak SAN 


26 2222 2 


WAN AA Ka P Se? 


Bertakwalah kepada Allah wahai saudara- 
saudaraku! Bertakwalah kepada Allah! 
Berpegang teguhlah dengan pokok agama kalian! 
Dari awal sampai akhirnya. Asas dan pokok 
agama ini adalah syahadat bahwa tidak ada 
sesembahan yang benar kecuali Allah. Ketahuilah 
maknanya! Cintailah kalimat tersebut dan 
cintailah  pengusungnya! Jadikan mereka 
saudara-saudara kalian meskipun mereka itu 
jauh! 








Kufurilah tagut-tagut! Musuhi dan bencilah 


mereka! Bencilah siapa saja yang mencintai 
tagut-tagut itu, yang membela mereka, dan yang 
tidak mengingkari mereka, atau dia berkata, 
“Tidak ada kewajibanku terhadap mereka”, atau 
dia berkata, “Allah tidak membebaniku untuk 
menyikapi mereka”. 


Sesungguhnya yang berkata demikian ini telah 
berdusta dan mengada-ada atas nama Allah. 
Sesungguhnya Allah taala telah membebaninya 
syariat untuk menyikapi mereka dan 
mewajibkannya untuk mengingkari dan berlepas 
diri terhadap mereka walaupun mereka adalah 
saudara-saudara dan anak-anaknya. 








2s LGI 2 22 2 3 Q22 2 


Ko Osis K NG, NE cil, G l akh 


2 27 srr Ü p Wa 2 22 2 222 


cái, Gan Lag el! É 2 CO) AN AD 


Wahai saudara-saudaraku, bertakwalah kepada 
Allah! Bertakwalah kepada Allah! Berpegang 
teguhlah dengan pokok agama ini agar kalian 
menjumpai Tuhan kalian dalam keadaan kalian 
tidak menyekutukan sesuatupun dengan-Nya. Ya 
Allah, wafatkan kami sebagai muslimin dan 
gabungkan kami bersama orang-orang yang 
saleh! 








AG ya ki GGS pi asi 


Sa A mêlih 


Kita akan tutup pembicaraan ini dengan ayat 
yang disebutkan oleh Allah dalam kitab-Nya 
untuk menjelaskan kepadamu bahwa kekufuran 
orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih parah 
daripada kekufuran orang-orang yang dahulu 
diperangi oleh Rasulullah—shallallahu “alaihi wa 
sallam." 


222% A BI 7 2 35 >22 > 32 2 22 29 222 28 
ebel CN S pd AS ya a ll gel as 
A 22 2 


Os Ha AKI ngi SY Tana 3 Jer gi sz 








Aw - 2R 2 or SK 2 222 


y oa Y al Ola AG SAR 3 Oya, CNG 


2 Yi sa) 


Kekufuran orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih 
besar daripada kekufuran orang-orang musyrik di 
zaman dahulu, bahkan lebih besar daripada 
kekufuran Abu Jahl dan Abu Lahab. Hal ini karena 
orang-orang musyik di zaman dahulu berbuat 
kesyirikan di masa tenang dan mereka berbuat ikhlas 
di masa sulit. Mereka mengetahui bahwa tidak ada 
yang bisa melepaskan dari kesulitan kecuali Allah. 


SI SEN ee RA SEN me GGS Sia Li 
aa aa s Ka piae Iya aaa 3 is 


2 2222 


s1 LA u udi z sali dhah. 5 SA o 








22 2% wa 


K, PA A Jl KA b LB UIN log 
pw pai LD say 


sAd 


F ZUI UN NG a) gi TI | wal jus 


Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, mereka 
di masa sulit lebih banyak berbuat kesyirikan 
daripada di masa lapang. Ketika mereka jatuh dalam 
kesulitan mereka menyeru sesembahan selain Allah. 
Masing-masing memanggil sesembahannya agar 
menyelamatkan mereka dari tenggelam di lautan, 
melepaskan mereka dari kesulitan ini dan itu. Setiap 
kali bertambah genting, semakin bertambah pula 
kesyirikan mereka. Jadi mereka lebih parah 
kesyirikannya daripada orang-orang musyrik di zaman 
dahulu. Kita berlindung kepada Allah. 








22 % 


N / 2 22 EWA n 
D oya h cg kran P hg (Jo padi 
AAS 7 2 È 520 7 2 222 2 


ara b Coda g 5 O pantang 4 Ag y o da a 


3 -í Pa 
2 3 JI 
Allah taala berfirman, “Apabila bahaya di lautan 
menimpa kalian, maka hilanglah semua yang 
kalian seru kecuali hanya Allah. Namun ketika 
Dia telah menyelamatkan kalian ke daratan, 


kalian berpaling. Manusia itu selalu tidak 
berterima kasih.” (OS. Al-Isra : 67). 


Allah telah menyebutkan tentang orang-orang 
kafir bahwasanya mereka apabila ditimpa mara 
bahaya, mereka meninggalkan para tokoh dan 
syekh itu. Orang-orang kafir itu tidak berdoa 
kepada salah seorang pun dari mereka dan tidak 
beristigasah kepada mereka. Bahkan orang- 








orang kafir itu memurnikan doa kepada Allah 


semata tiada sekutu bagi-Nya, beristigasah 
hanya kepada-Nya. Namun ketika kelapangan 
sudah datang, mereka berbuat kesyirikan. 


222 32 BA PE A 


ma Id, gan ta D SA PF Ssl 


Gho 2 Yus 2 Aw MPA 


TENT ah a; 45 Asi Jal 9 al £A 


o 


3 apa JA gh NAN ka i) 


3 2 


2: ee Ji 0 o jeh DA Da Ka 


2 3 Ta Pa Ia 21 KA 4 22 2 39 Pp A HE 
er! ih er y t Ola Wwb E 
2 È 222 


aha Ji 2S Jul FAN SAY Sa 








2. - 


A, < (dal, Kang RESI T Tr ayah 


an dsa a lono 


Engkau lihat orang-orang musyrik di zaman kita 
ini, yang bisa jadi sebagian mereka mengaku 
bahwa dia termasuk ulama karena pada dirinya 
ada sifat zuhud, kesungguhan, dan semangat 
beribadah. Apabila bahaya menimpanya, dia 
bangkit beristigasah kepada selain Allah. Seperti 
kepada Ma'ruf atau “Abdul Qadir Al-Jailani. Atau 
kepada orang yang lebih mulia daripada mereka 
seperti Zaid bin Al-Khaththab dan Az-Zubair. Atau 
kepada orang yang lebih mulia daripada mereka, 
seperti  Rasulullah—shallallahu “alaihi wa 
sallam—. Hanya kepada Allah kita meminta 
pertolongan. 








Yang lebih parah dan berat daripada itu adalah 


mereka beristigasah kepada tagut-tagut, orang- 
orang yang kufur, orang-orang yang durhaka, 
semisal Syamsan, Idris, yang dipanggil dengan Al- 
Asygar, Yusuf, dan yang semisal mereka. 
Wallahualam. 


aA swr Sus Aas 7 


é Cy Te re da Yi ah 3, 


DL L 


wa edan ad AN des 


— 


Segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. 
Semoga selawat dan salam selalu Allah curahkan 
kepada Nabi kita Muhammad, keluarga beliau, 
dan sahabat beliau seluruhnya. Amin.” 


Sl ON up s NGA A (Da) 


2> RN 5 


KA (SA ya La), Saya oa Tp) 


2 


b kan Pa 








gi ab S Jae cl 56 haii AC 
Gyan lol oil Lal, ca de lys ana ai 
JA an m3 igs F3 Aja aa ú b Sk 
KN Ga KB jal a salasa NI Ab Papi se 


A] Dra ia 43 as oil PLY ai Sk 


22222 

All 
Ma'ruf adalah Ma'ruf Al-Karkhi termasuk wali-wali 
yang dikenal di Irak yang diibadahi oleh para pemuja 
kuburan. 


'Abdul Oadir Al-Jailani adalah salah seorang imam 
mazhab Hambali yang awal. Beliau adalah seorang 
imam yang mulia. Akan tetapi ketika beliau 
meninggal, orang-orang meyakini bahwa beliau bisa 
memberi manfaat dan mudarat sehingga mereka 
membuat bangunan di atas kuburan beliau. 








Orang-orang sufi menjadikan beliau sebagai imam 
bagi kelompok sufi pengikut tarekat Oadiriyyah, 
padahal beliau—rahimahullah—berlepas diri dari 


mereka. Beliau dikenal dengan kesalehan, 
keistikamahan, keilmuan, dan ketakwaan. Beliau 
termasuk salah satu pembesar ulama mazhab Imam 
Ahmad. Beliau memiliki sebuah karya tulis yang 
dikenal dengan judul Al-Ghunyah. 


2 222 Pa 2272 As Sa 


Akad aA A A9 a 3 (SE E 255) 


Lah 


wW 5377 2 Ba 

Maba E Ji deee AN 
Y - 2 D 7. Pap, LL SI 22G 

I Ale ds aal oda ah ajaka Nan 
iy |. 
AM Ak ok agi E AS, 
Zaid bin Al-Khaththab adalah seorang sahabat yang 
mulia. Beliau adalah saudara “Umar bin Al- 
Khaththab—radhiyallahu 'anhuma—. Beliau 


terbunuh di Yamamah dan dikuburkan di sana. 








Dahulu di atas kuburan beliau ada kubah, lalu ketika 


Syekh Muhammad—rahimahullah—datang, beliau 
menghancurkan kubah ini dan kubah ini tidak berdiri 
lagi hingga sekarang—alhamdulillah—dan tidak akan 
didirikan lagi—insya Allah. 


5 II Opo lg a a 
pa Kana padan dwa; UNI spa) 
Ip BAN BAU, SAI bae G eein NK 
7 ET WA ea, Par sana) 5 jua 
ale Oa) Lal Gp EN AG ON 3G 
AN a Je 5 Lal bi alal 5 i A PIN 


& 2 


sa AN, 


Az-Zubair bin Al-“Awwam-—radhiyallahu 'anhu— 


g~ 


hawari/pembela setia Rasulullah—shallallahu “alaihi 
wa sallam—. 








Mereka adalah para wali dan sahabat yang diibadahi 


oleh para pemuja kubur. Akan tetapi para pemuja 
kubur itu tidak mengibadahi mereka saja, bahkan 
mengibadahi tagut-tagut, orang-orang kafir, para 
pendurhaka dari kalangan tukang sihir dan dukun, 
orang yang berpaham Ibahiyyah (menghalalkan 
segala-galanya) dan berpaham hulul (Allah menyatu 
dengan makhluk), yang mengatakan bahwa barang 
siapa tidak mengindahkan perintah dan larangan, 
maka dia adalah orang yang sudah dekat dengan 
Allah dan dia tidak butuh perintah dan larangan. 
Perintah dan larangan hanya untuk orang awam. 
Adapun dia sudah berhubungan langsung dengan 
Allah, sehingga tidak butuh syariat apapun. 


PA A 2222 


2 KS Sél ghb s YA (Sas gagah Olat a) 
Ae a G cail es A 








2 


75 


- 3 SW PA / 2 2 WL A20 2. N - N 
oia NI GELA de Oki Dg a Jaw GB 
AA Aa RN 

Syamsan, Idris, dan Yusuf adalah tagut-tagut yang 
dahulu ada di Riyadh sebelum menyebarnya dakwah 
Syekh Muhammad. Ketika Syekh Muhammad datang, 
menegakkan jihad di jalan Allah, dan kaum muslimin 


| A22 z 


menguasai Riyadh, mereka pun memusnahkan 
berhala-berhala ini dari Riyadh dan daerah lainnya. 
Alhamdulillah. 








Tanya Jawab 


Tanya: Wahai Syekh yang mulia, bagaimana 
kesahihan ucapan “Tidak ada yang diibadahi 
dengan benar dalam wujud kecuali Allah”? 

2 2> 27 


, => 7 w- 2 222 - 2 2 g2 
di 3 A WG Es 3 gama y AN D] 


Jawab: Cukup “tidak ada yang diibadahi dengan 
benar”, tidak perlu ditambahi ucapan “dalam 
wujud”. 








— 2 2 w 72 2 RA 22 22 24 LI - GL 
Ph AS bla dh 
> A / 22 22272 2 22 2 g2 => Ja 2 > 

TA Omar BN IL Jo TA 3 l 

212? 2 2 Pad > 22 A 57 7 
Pl Ak Je olal SL jais 


Tanya: Wahai Syekh yang mulia, kami 
mendengar banyak yang dinamakan dengan al- 
ijaz al-ʻilmi (mukjizat dari segi ilmu 
pengetahuan) di dalam Alguran. Apakah boleh 
menggabungkannya dengan mukjizat Alguran 
dan diturunkannya ayat Alguran terhadap 
permasalahan itu? 


Pa ran 2 - > >% 2 2 LI 1202 2 2 2. 2 02 
Wes 3D ya AS ah, LES AA 
N 577 


NI Jen Ée É mi RN Li cake 
TA TA ad SL “ad gaw yel 








z 2 Ü ae a ah Ka) 7 


5 (ola JA ph g EN mad 9 
dis Je hg Ý; ET 


Jawab: Kita telah berbicara tentang masalah ini 
lebih dari satu kali dan kita telah memberi 
peringatan tentangnya. Kita telah katakan, 
“Penafsiran kalam Allah—'azza wa jalla—tidak 
boleh dilakukan kecuali dengan pokok-pokok 
tafsir yang diketahui, yaitu dengan metode 
Alquran ditafsirkan dengan Alquran, ditafsirkan 
dengan sunah, ditafsirkan dengan tafsir sahabat 
dan tafsir tabiin. Tidak lebih daripada ini.” 


3 3 P 24 Las / 22 w An Ana LL 

. . e, Lal .. 2 pd 

Ag ht yY cak IL SLIL pi W 
POPEDA ce L222 2A È 22 


CSI Leai lat G ja JE a E A 








D2 2 


nes A) NA > KA An: Ng dr fo a A) 
E ip hl Jw Je Xx Al Je AF KA AS 


Jadi Alquran tidak ditafsirkan dengan teori-teori 
kekinian karena teori ini bisa salah dan bisa 
benar. Teori ini adalah perkataan dan perbuatan 
manusia, jadi kita tidak boleh menjadikannya 
sebagai tafsir terhadap firman Allah— “azza wa 
jalla—. Kita tidak boleh mengatakan: Inilah yang 
diinginkan oleh Allah dengan ayat ini. Ini adalah 
ucapan terhadap Allah tanpa ilmu. Mahatinggi 
Allah dari hal itu. 

wA 2 a22 ZAH 72 222 Ü 242 > 2 Lal 
srah Ba dag cpa G Man SE ya S3 


WW ba 22 br £ br 
Top b y 2 jai Dik, 3, b Baka 


2 22 LI 29 Aw A 


BIG A0 pa] GUE NI Jali Ga Asal 








læ 2 EN KANE KG 


aa Mita dg NANG caka ad, Ta 
EREN 


Betapa banyak di antara teori yang dulunya 


diterima di suatu hari, lalu setelah waktu yang 
tidak lama menjadi teori yang keliru dan dusta, 
lalu datang teori yang lain. 


“Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit.” 
(OS. Al-Isra`: 85). 


Jadi Alguran tidak boleh ditafsirkan dengan hal 
ini dan kita tidak boleh mengatakan bahwa tafsir 
ini termasuk al-i'jaz al-'ilmi. 


A Ja WE Dya) EA ipa Ga Dari Ja 


>% 2 Tam 20 
| 


3 lê el 








Tanya: Wahai Syekh yang mulia, orang yang 


menyalahkan Rasulullah—shallallahu “alaihi wa 
sallam—, apakah orang tersebut kafir atau perlu 
dilihat urusannya terlebih dahulu? 


Sa í 


aY pE o gE Iga iki ia Oli 


- 
aa 6 - 


Sg) Jale 


Jawab: Siapa saja yang menyalahkan 
Rasulullah—shallallahu “alaihi wa sallam—maka 
dia kafir karena dia menentang kenabian 
Rasulullah. 


L22 WA > 7 Â 22 


GE Iisa ja ak bea At Lp lia 
SL, ND 








Tanya: Orang yang mencintai istrinya, yang 


berstatus wanita ahli kitab, apakah orang ini 
menyelisihi prinsip al-wala wal-bara ' (cinta dan 
benci karena Allah)? 


A Img LL 2 


sal lad ND Ja -es ge Al 1 


jale 56 pê: co) ul, image, AN, 


2 L22 GA s2 22 A Web 


pen e G da daka ala a a Lega 


gos 2 Z Sao “2 TI 2 12 2 


BN ANA A A teh ng 
Jal . ea, das ate on 
Lal 


Jawab:  Allah—jalla wa 'ala—berfirman, 
“Janganlah kalian menjadikan orang-orang 








Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali!” (OS. Al- 


Ma idah: 51). Artinya, janganlah kalian mencintai 
mereka, jangan mematuhi mereka, dan jangan 
tolong-menolong dengan merekal 


Adapun menikah dengan wanita dari mereka, 
maka ini adalah muamalah duniawi, bukan 
muamalah keagamaan. Ini semisal dengan 
engkau berjual beli dengan mereka. Kecintaan 
antara suami istri adalah kecintaan tabiat, bukan 
kecintaan keagamaan. Si suami tidak mencintai 
istrinya karena agamanya, akan tetapi suami 
mencintainya sebagai pasangan hidupnya. 


& AA 7 br 3 >% 72 2» & Para PA Â 22 
Ul Yg Gas obul L il akad :Jl Sae 
A 262 2 2 lr 2 PA - 2 G2. A 22 


222 


2 AN 22/4 - 
KA 
a 








Tanya: Wahai Syekh yang mulia, apa sebab- 


sebab manusia terikat hatinya dengan kuburan- 
kuburan dan monumen-monumen makam, serta 
meminta pertolongan dan kesembuhan orang 
yang sakit (kepada penghuni kubur)? Apa yang 
menyebabkan itu, wahai Syekh? 


2 2 3. 2 g2 
Ji 3 Ca ol 


Jawab: Sebab hal ini adalah: 


2 An 232 č 2 2 2 22 


sita Ö dad A AE e Y “AN Ara) N, 


23 du / 22>? 


H3 A Jl Y! 


i 


Pertama: taklid buta. Mereka mendapati ada 
orang yang melakukan perbuatan ini, lalu 
mereka ikut-ikutan. 








3 


EY 3 ip GP au EKA GÉ, 


Jan Ée JI pa 3 pai, “dal OUS 


232 2 L232 222 


ANG WG Ö g guwa 23 


Kedua: sikap diam para ulama dari melarang 
perbuatan itu. Ini adalah perbuatan 
menyembunyikan ilmu dan bentuk kelalaian 
dalam berdakwah kepada Allah— “azza wa jalla— 
padahal mereka adalah orang-orang yang akan 
bertanggung jawab akan hal itu. 


sila T GN Jaa IN P An ue 
e 3 Aw ija pad; SEA 


2 2774 ARA 3 


Ka KA 4 ab sila ya mi 








Ketiga: para dai yang jahat dan penyeru 


kesesatan yang memopulerkan kesyirikan dan 
kebidahan ini. Mereka menghiasi perbuatan ini 
kepada orang-orang dalam ucapan dan karya 
tulis mereka. 


Semua faktor ini menyebabkan kerusakan besar 
dalam perkara akidah. 


Ga AAL Ie KL uh 


1L 2 


er Je dena) 2, meng 


Tanya: Apa hukum perayaan maulid Nabi? Kami 
mengharapkan penjelasan dan jawaban yang 
sahih mengenai itu. 


GG 2 AI - Wi SG 2 73 PA 2 2 
aa ka A G KET kn OGE 


Jú YG ie B olga nda, Ls | Kas, 








An A 


NAN E NET | 

ABA PES an 
- 2 2 PA 8 2 / ú 2722 2 As LI f PA 

Ja YI de a oal JÊG NG 


Gho 282 2 N2 


den g MS OS Las E AAL 


Jawab: Ini adalah masalah yang telah dibicarakan 
oleh ulama dulu dan sekarang. Mereka telah 
melarang dan memperingatkan umat darinya 
karena perayaan ini adalah bidah. Perayaan yang 
bertepatan dengan maulid Nabi adalah bidah 
yang Allah tidak menurunkan keterangan 
tentangnya. Perayaan tersebut tidak ada dalam 
kitab Allah, tidak pula ada dalam sunah 
Rasulullah—shallallahu “alaihi wa sallam—, dan 
tidak pula ada pada amalan generasi yang 








utama. Ini merupakan dalil bahwa perayaan 


maulid Nabi dan yang semacam itu adalah bidah. 
AA 2 22 w —@ 272 2 2 2 2» 2 A PA 
Os Al Aw SA ae JI Las LI, 
- ü PAE MEP NE Pd - ü WA 

WE Senapang aal SUI das caka || 


lau ii Aa se pa Al Jar WA 3 
P 2 Ian o Ipa 


ON NYAN GO an Y JG TA ai 


WA AH . 2 22 72 : 2 7 
PN Un 3 aa) on | ai ua M3 ys 


Pad 
WL L 


: Jeng 


Perayaan maulid Nabi dibuat-buat setelah 
generasi yang utama, yaitu setelah abad 
keempat hijriah, ketika generasi yang disanjung 
oleh Rasulullah—shallallahu “alaihi wa sallam— 
telah berakhir. 








Rasulullah mengabarkan bahwa yang akan 


datang setelah generasi tersebut adalah orang- 
orang yang mengatakan apa yang tidak mereka 
kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak 
diperintahkan. Yang termasuk dalam kabar 
Rasulullah tersebut adalah mereka yang 
mengada-adakan bidah dalam agama Allah— 
azza wa jalla—berupa perayaan maulid Nabi ini. 


Olga La Span 3 Fika SL Il 
ó PA > 8. Ba 
JL a Lag wE Lab KA T Wi dh 
GA - na 
Tanya: Apa hukum salat di dalam masjid yang 
biaya pembangunannya dimasuki harta yang 
diambil dari orang-orang tanpa kerelaan jiwa 


mereka? Dan apa solusi untuk masalah ini? 








sa AA LT 
LA Ng KUN cuka ela] JUI plas 


w A 2 12 PE 2 2 7 f> 2 Para Z 7 PA 
A Jæ Land | Ja | cb 3 aa Yo ch Yo 
| | í `, A De 


Jawab: Tidak boleh membangun masjid-masjid 
menggunakan harta haram. Tidak boleh pula 
memanfaatkan harta haram untuk kaum 
muslimin, baik dalam bentuk makanan, 
minuman, pakaian, dan tempat tinggal, apalagi 
masjid-masjid yang merupakan rumah Allah. 


Gw 7 2 ses? PRP AT AP 


Lab NI EN sab ds iba Ah b 
Ja AN) SE Sa JUN, 


ai P 


Il AÉ 3 “(dab Ga Kaka Y) Ja tapa 








Sesungguhnya Allah—subhanahu wa ta'ala— 


Mahabaik dan tidak menerima kecuali yang baik. 
Harta rampasan adalah haram berdasarkan 
sabda Nabi—shallallahu “alaihi wa sallam—, 
“Harta seorang muslim tidak halal kecuali dengan 
kerelaan dirinya.” 


Juga dalam firman Allah taala, “Wahai sekalian 
orang-orang yang beriman, janganlah kalian 
memakan harta di antara kalian dengan cara 
yang batil kecuali dengan cara perniagaan 
dengan saling rida di antara kalian!” (OS. An- 
Nisa : 29). 








3 JE 56 “paid TI IU aa daa 5 ih 
» » SA JUN jas is 5 “Gi 3 er 


an 


Apabila sebuah masjid telah dibangun dari harta 
rampasan, maka menurut pandangan saya, 
solusinya adalah dilihat besar harta rampasan 
tersebut, lalu dikembalikan kepada pemiliknya. 


7/7 ü PK | 2 22 2 2 3 2 227 8 22 
Pada! La ole YL YI a Ja dlge 


Tanya: Apakah boleh berdalil menggunakan 
hadis-hadis daif? 


gh 27 7 “2 A PK | A g2 
TN A 3 | aká daa) Sus) Oi 
- < we - 222222 PATA > 

SE | bI ebi Abd Y GB 6 al Ba 








- sA 2222 - A 2 2 -2% 2222 


g E aG G GE daa Ga Win 


Jas 3 6 Nn, Lilo AN AN 


Iin Gi, ae i k de: Y, JEŠ 
SEN pus Cena LA 


Jawab: Hadis-hadis daif itu bertingkat-tingkat. 
Apabila hadis itu terlalu daif, maka tidak bisa 
dijadikan dalil. Adapun jika tidak terlalu daif, atau 
ada hadis lain yang mendukungnya, maka bisa 
dijadikan dalil dalam hal keutamaan amalan. 
Hadis daif tidak bisa dijadikan dasar atas hukum- 
hukum syariat dan hanya dijadikan dalil dalam 
hal pemberian motivasi, menakut-nakuti, dan 
keutamaan-keutamaan amalan. 


XxXxX 








Contoh dari Permisalan yang Terdapat 
dalam Alguran yang Menunjukkan 
Batilnya Kesyirikan 


Diambil dari Ucapan Pensyarah dalam Sebagian 


Pelajaran Beliau 


Pa Bat 2 Ak X 


si KAN TE o5% Je 
kaga a G gi Gp 


w “ng ri 
a =) AL WA 
4 A 2 T . 


dd 


WA swr 


di Lai Je pa AT Sg “ca bi D i 


D E 


Sal AT, dT deh 








Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. 


Semoga Allah senantiasa curahkan selawat dan 
salam kepada Nabi kita Muhammad, kepada 
keluarga dan sahabat beliau seluruhnya. 


oÍ Ea Y Éi Op dhas Alan TAN SG 
a 
|k SA LL BATA kaga a yah 


Spr MES SA 4 k2 CP fi K Ö saka? 


DL L 


24 (GANG) F3 wah aa Ti AN s1 Bu 
TNO a Ý zu pa Ús S 


TG 2 25 2» è ge 221 
Ne akah Kena ai An Ga Pp 


2 9 DL 2 2 Ê 


40) pd: -> agi AI E Ó peka) do y 
JAYA all 








Allah—subhanahu wa ta'ala— berfirman, 


“Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat 
permisalan berupa nyamuk atau di atas itu. 
Adapun orang-orang yang beriman, mereka 
mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari 
Tuhan mereka. Adapun orang-orang kafir, 
mereka berkata, “Apa yang Allah inginkan dengan 
permisalan ini?” Allah menyesatkan banyak orang 
dengannya dan memberi petunjuk banyak orang 
dengannya. Tidaklah yang Allah sesatkan 
dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Yaitu 
orang-orang yang membatalkan perjanjian 
dengan Allah setelah perjanjian itu teguh, 
mereka memutuskan hubungan yang Allah 
perintahkan untuk disambung, dan mereka 
berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu adalah 
orang-orang yang rugi.” (OS. Al-Bagarah: 26-27). 








Z 239 7 w 722 D sl! BZ AH a 
Ja cI idly det i -Mea Ja AN Sg? 

Z3 ü 00 Ben 
ng 43 AW; Na AT Do} Is di owa 


Ge & 7 GA 22 LA 


Yen Ulas Ja Ja War Sang O ant 


g 313 9 


Ya fóra Ý asi Ja i ak 


Allah —jalla wa “ala—membuat permisalan untuk 
muwahid dan musyrik. Allah—subhanahu wa 
taala—berfirman, “Allah membuat sebuah 
permisalan seorang lelaki (budak) yang dikuasai 
oleh beberapa orang yang saling berselisih dan 
seorang lelaki (budak) yang dikuasai penuh oleh 
seseorang saja. Apakah permisalan keduanya 
sama? Segala puji bagi Allah. Akan tetapi 
kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (OS. Az- 
Zumar: 29). 








22 2 537 


Sya Íy ieS lot Im cai se A La 
2g SA AE da Ji le 2. a 


A 22 22 2 D 


a lp dhah le o4 deh Kak 


KA ma AS LE) HE Le A Jels 


N cs F Naa Cm CN a aba SANI 


2 35 23 > 7 2. 


PER IN 


Seorang musyrik memiliki beberapa tuhan. Dia 
menyembah banyak berhala dan dia tidak tahu 
berhala mana yang harus dia buat rida. Seperti 
seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan. 
Setiap tuan menginginkan budak itu melakukan 
sesuai keinginannya dan setiap tuannya memiliki 
keinginan yang menyelisihi keinginan tuannya 
yang lain, sehingga budak yang malang itu pun 








mondar-mandir di antara beberapa tuan itu. Dia 


tidak tahu siapa yang harus dia layani dari 
mereka. 


Ki > dels ya Ki gil Ji a Jml Ll, 


An 2 pI A 22 2 sss 22 222 


a c dxo i=l 3 56 col Spa a las 


In pes BN SEL EN gh ara 


Â Aas 


ah Ja) api 


Adapun muwahid seperti budak yang dikuasai 
oleh satu tuan saja. Dia mengetahui yang 
dituntut oleh tuannya dan mengetahui kemauan 
tuannya, sehingga dia tenang bersama tuannya. 
Dia tidak menghadapi perselisihan, 
pertengkaran, dan tidak pula merasa kepayahan. 
Dia adalah seorang budak yang dimiliki oleh 
seorang tuan. 








gi AN y wa Sss sò Sussa DOSA 
a (3 ciels D AS ga doll NG 


& 7 GA 22 An > 7 mM 222 2 WA A x 2 IA 


hlu Em ie ahi LL sela aa “Is, 


- L G3 


J ciel, Je Kk E eje E ia Aja) 
gil D ad Ji KG 5 Kah ai AJI 


sa BI P ar EJA 


eed pi Ke KA NY al, Je Se 


Seperti itulah seorang muwahid. Dia adalah 
hamba Tuhan yang Mahaesa, yaitu Allah — 
subhanahu wa ta'ala—. Dia mengerjakan 
ketaatan kepada-Nya dan menjauhi maksiat 
terhadap-Nya. 


“Dan seorang lelaki (budak) yang dikuasai penuh 
oleh seseorang saja.” Yakni, murni milik 
seseorang. Dikuasai oleh seorang tuan. 








Apakah budak yang dimiliki beberapa orang yang 


berserikat sama dengan budak yang dimiliki satu 
tuan?! Tidak. Inilah permisalan untuk orang 
musyrik. 


A 57 - 4.2 > 3 2/2 2 2 bl! 2 290 2 IPA 
ahh ka Ot Oya Jap 
2» w Be I Ge 2 >% 2 22 2 22 2 2 
NAN o Ja al a diag Tia 


ails 


“Apakah keduanya sama permisalannya?” Ini 
adalah pertanyaan untuk pengingkaran. Tidak 
sama antara ini dengan itu. Ini juga salah satu 
permisalan yang Allah buat untuk syirik dan 
tauhid. 








2 2e PE DIA 2 w Ge 2 2L r 


di dS g e DN E AM gen 


2 P 2 2 


NA 577 — Ü v AURIS P > 22 PWA 

1 e? . . Kg 5) P . 

dalan s Lal uya P USS aL A o% 
27 2G 32 HW v 


IM bas Ka ea ai) 


Allah juga membuat sebuah permisalan untuk 
kesyirikan dan kebatilannya di dalam firman 
Allah taala, “Barang siapa yang menyekutukan 
Allah maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu 
disambar oleh burung atau diterbangkan oleh 
angin ke tempat yang jauh.” (OS. Al-Hajj: 31). 
2 20 wau 2w 222 
3 Si Ji alje gs a Mi 2 Jæ ya 


Na `, 2 2/2 


nd al sis sK ala sK Ér KVON 
Sya IL. Si F Ku ab agi Lala cd, 


-” 
A2. 4 


SA ja Bis a SU gah 








Agi Jai a$ gil pe Agi) Jal 
apa “day Jal = j AK kai) sii, 
AN) dan yy La AL D 


Seorang muwahid berada di kedudukan yang 
tinggi seperti berada di langit. Tinggi 
kedudukannya di sisi Allah—subhanahu wa 
ta'ala—. 


Adapun permisalan orang musyrik seperti orang 
yang jatuh dari ketinggian. Ketika dia 
menyekutukan Allah, jatuhlah dia dari ketinggian 
yang merupakan tempat ahli tauhid. Orang 
musyrik, ketika menyekutukan Allah, jatuh dari 
tempat yang tinggi ke tempat yang paling jauh. 








Si lal Kail 3G, LAN IL Gak 0 su 


ali a KE, H3 II ola ana 


s gpp AÉ E SÍ oA o Per 
Je sa 3 ki AN 4 da D g 


G G 


Ll, 


Bagaimana jadinya ketika dia sedang jatuh—kita 
berlindung kepada Allah—? Bisa jadi burung 
pemangsa menangkapnya, lalu  mencabik 
dagingnya dan memakannya di udara. Bisa pula 
dia selamat dari burung pemangsa, akan tetapi 
angin menerbangkannya dan melemparkannya 
di suatu tempat yang jauh dari kenyamanan dan 
melemparkannya di tempat yang sepi nan 
tandus. Tidak ada minuman dan tidak ada apa- 
apa di situ. 








| » TA 2G 2 . 62 2 22 2 35 sp MA 
sang SLAI old dip A LA NG 

AN 97 & 22 2 212 2 PEN, 
daha A lill oLa 9 AWI o oLa g esla Y| 


PAN” g A) 23 Aw 


AI S 9 CAN 


Seperti itulah orang musyrik. Dia dihadapkan 
kepada segala hal ini, hawa nafsu, jalan-jalan, 
mazhab-mazhab yang mencabiknya, 
menceraiberaikannya, dan membinasakannya di 
akhir nanti. 


2 22> w 722 D 22 Ge 


Je G AH de Jay yaa Jaa Ning 


de Ye, Je ha s n ag 


g BL a DA a 
£ 0 £ 0 w? 7 LL w 3 GBLA ag 
sitas CI Ja Da NN oma Cam 








w NG w 3 


K; NDI ena AL SG GAN Je 


A 4 HA c Ola, K; sp K; JJa 


£ DL 2 L 


liss KA SA Ja 


Inilah permisalan untuk orang mukmin dan 
muwahid. Orang mukmin memiliki kedudukan 
yang tinggi di sisi Allah—jalla wa “ala—karena 
ketauhidan dan keikhlasannya. Sedangkan orang 
musyrik, dia jatuh dari ketinggian, jatuh dari 
ketauhidan, dan dia akan menghadapi segala 
kebinasaan dan kesesatan. Ini keadaan orang- 
orang musyrik. Kita berlindung kepada Allah. 
Mereka adalah orang-orang yang akan 
dihadapkan kepada segala macam bencana, 
kebinasaan, hawa nafsu, dan para setan. Segala 
bencana akan membuat mereka kepayahan. 
Apakah sama antara ini dengan itu?! 








da Yk) e a S% eni Ad 
5) : EG | (naga A cbs Jő 
natal Ja UG LAS JA go ge Deli Za 
NENG Ban A o A 


[VY : ei) D S 


N mE 


2 


Kemudian di akhir surah, Allah membuat sebuah 
permisalan tentang batilnya kesyirikan. Allah 
berfirman, “Wahai sekalian manusia, suatu 
permisalan telah dibuat, maka simaklah 
permisalan itu! Sesungguhnya segala yang kalian 
seru dari selain Allah, mereka tidak dapat 
menciptakan seekor lalat meskipun mereka 
bersatu padu melakukannya. Dan apabila lalat itu 
merampas sesuatu dari mereka, maka mereka 
tidak bisa merebutnya kembali dari lalat itu. 








Amat lemah yang menyembah dan yang 
disembah.” (OS. Al-Hajj: 73). 


GK La 333 ca la yen p za s ek | pi 
D ig ia AS a É aa 
PAN ata BEI pola YP ca 
BAR GAB OI aja Hb Lab jim si 


2 


Pedal ai OB al MAL jl SUS a 


2 7 dri G 


ss Jl a 


Semua berhala dan seluruh sesembahan selain 
Allah tidak mampu untuk menciptakan lalat. Lalu 
bagaimana yang selain Allah itu disembah 
sementara dia tidak mampu untuk menciptakan 
lalat yang merupakan makhluk yang paling kecil 








dan paling rendah?! Sesembahan selain Allah itu 


tidak diminta untuk menciptakan sebuah negeri 
atau untuk menciptakan sebuah gunung atau 
untuk menciptakan seekor unta, sapi, atau 
manusia. Namun, hanya seekor lalat, makhluk 
yang paling kecil. 


: Is SS SN BESI g Y SE 


2 222? P 


Al SÍ Albar sa s Ik pp gil gi 


2». 33 22 & 
Sa opa Y DAN Pn GEA E s Jé 


- 2 2 7> 


Oli. ia Gek CS 


Ini adalah keterangan yang tidak terbantahkan 
dari Allah—jalla wa 'ala—terhadap ilah-ilah 
kaum musyrikin. Apabila ilah-ilah itu tidak 








mampu menciptakan lalat, lalu bagaimana bisa 


dia diibadahi bersama Allah yang menciptakan 
segala sesuatu—subhanahu wa ta'ala—? Allah 
adalah pencipta segala sesuatu, Maha Pencipta 
lagi Maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun 
yang dapat melemahkan-Nya. Bagaimana yang 
ini bisa dikiaskan dengan yang itu? 


A 27752 


A Aan Va SAN OLI A In lag 
KE Na, g 35 $ VA IN, 


- 
2 w 


sel aab) e2 dl Ha KA (sii 3) 


Jl al eh ia A akil e Ih set 


b2 22 ses 2222 - A 


fabs ae NK ai ki 


Ini adalah permisalan yang jelas akan batilnya 
kesyirikan. Perbuatan kesyirikan tidak ada 








sandaran dalilnya, tidak memiliki dasar, dan tidak 


memiliki kemuliaan. 


“Mereka tidak akan dapat menciptakan.” 
Perhatikan ungkapan ini! Ungkapan ini 
menunjukkan masa yang akan datang hingga hari 
kiamat. Jadi pernyataan akan ketidakmampuan 
mereka ini terus berlaku hingga hari kiamat. 
Tanyakan kepada orang musyrik yang manapun 
yang menyeru selain Allah: Apakah yang engkau 
ibadahi bisa menciptakan seekor lalat? 


“2 G2 NA £ R2 - PP D & - å 3 
Ia Ad pad | 0 SEET 3 MU S 
“28.2 7 2 2o 2 - W Aa Perma 
ENI, sa, lal, Pa ES, 


1227 


el els G ETI Ia ee nap K EY 


» 3 








= 233 57 pak | A > A 57 WA 


O aka Ca MI DA Je Dayat 


esa 


Permisalan ini tertuju kepada seluruh yang 
mereka ibadahi, berupa sesembahan, berhala- 
berhala, patung-patung, wali-wali, orang-orang 
saleh, kuburan, pepohonan, dan bebatuan. 


Sesembahan itu selamanya tidak akan mampu 
menciptakan lalat. Lalu bagaimana mereka boleh 
untuk diibadahi?! 


: JJl] da A ke Ja ep Ai 
EE BAR Y A a o BAI Ca JAN 


Ada TA AD a Ta 


2/ A Wo ær ? 535 AU 


al ya op Da AI EF: Pd [YA 








KAN 


AN ip . e lali Er E 
jt: J29 aN 


“Apakah yang menciptakan sama seperti yang 


Oo 

ITN 
1 

S, 
In 
-P t 


tidak bisa menciptakan?! Apa kalian tidak 
mengambil pelajaran?” (QS. An-Nahl: 17). 


“Segala yang mereka seru selain Allah tidak bisa 
menciptakan sesuatu pun, bahkan mereka itu 
diciptakan. (Berhala-berhala itu) benda mati 
tidak hidup.” (QS. An-Nahl: 20-21). 


“Kabarkanlah tentang sekutu-sekutu yang kalian 
seru selain Allah. Perlihatkan kepadaku, bagian 
bumi mana yang telah mereka ciptakan? Ataukah 
mereka memiliki andil dalam (penciptaan) 
langit?” (QS. Fathir: 40). 








2 SCL 


Ca KE Sl a SI TEN a lis 


1 


MA 2 22 2 39 D2 2È 577 


> Jawah] ita Para NG LS J3 


n A 297 P 
m Ú ika Si EA pak o 


Z 22 os 2% 2 22 g2 2 22 orrs 222 2? HA 
GGS lais ol Abal thbid ies AGI pl 


Orang-orang musyrik itu tidak mampu untuk 
mengatakan bahwa sesembahan mereka telah 
menciptakan sesuatu meski sekadar lalat. 
Mereka pun tidak mampu mengatakannya di 
masa yang akan datang. Sampai pun di zaman 
industri sudah semakin maju dan beraneka 
ragam seperti sekarang. Para pencipta, para ahli, 
para dokter sealam raya tidak mampu untuk 
menciptakan seekor lalat. 








S ox $ jea a Aud Big A Ber 
JÊ H’ cogan G ian OS ihh GA 


AA s22 È 22 Sa ÎI 23 


old po) OYI Lada, LS A ji DE) 


da SI Ch sil aa AÉ 2 gil s AN 


Ea D Sa 5 Ke Af Pa Laka 3, 
ina ON GS GAN GUA SI AL Iya, 


2 sers 2222 


Áss alen Al éla y 


Mereka bisa membuat pesawat terbang dengan 
cara merakit komponen-komponennya. Pesawat 
terbang itu bisa mengangkut penumpang. Ini 
merupakan barang produksi yang mungkin 
dipelajari dan diilmui oleh manusia. Namun, 
Allah lah yang menundukkan pesawat itu untuk 
kita. Allah yang mengilhamkan kepada kita untuk 








bisa menggunakannya dan memanfaatkannya 


sebagai rahmat untuk kita. 


Mungkin saja manusia membuat pesawat 
terbang dan membuat kapal. Akan tetapi seluruh 
makhluk tidak bisa menciptakan seekor lalat, 
karena ini termasuk kekhususan Allah— 
subhanahu wa ta'ala. 


FN EKA a 4055; Sei SEN 3 z 
r gil LL gE Lea al Op Jb 


2 ar P 222% 


J chm ga jah Ta op EE sai am 


NG 


2» C G2 22 PER 
in kN ig a 


>% / 2222 2 222 22 


D ea Ad ya sila Je Ou HN ad) 








2 2 w 32 


ei TA Sala yag A ipe) JH 
ja adi JA da GE Gi k D 


5 j aas TI a a a 
SARAAN rol ol) SUN d pt 
ga sÅ ghi Co da siii Y 
BA o y all a gil Cii 


2 5 


IEI bei oy ya ie atl El A 
Jes $ iy LA oG 


Jadi hanya Allah Maha Pencipta —subhanahu wa 
taala—yang berhak untuk diibadahi. “Apakah 
(Allah) yang menciptakan sama seperti yang 
tidak menciptakan?! Mengapa kalian tidak 


mengambil pelajaran?” (QS. An-Nahl: 17). 








Kemudian Allah berfirman, “Jika lalat itu 


merampas sesuatu dari mereka.” Lalat yang 
merupakan makhluk terlemah, andai dia 
mengambil sesuatu yang diletakkan di atas 
berhala yang diibadahi, berupa wewangian atau 
emas—karena para penyembah berhala itu 
meletakkan perhiasan, emas, wewangian, dupa 
di atas sesembahan itu—. Andai lalat datang lalu 
mengambil sedikit darinya, apakah berhala ini 
mampu untuk merebut kembali barang yang 
diambil lalat itu? Berhala itu tidak mampu untuk 
membela dirinya dari lalat. 


“Jika lalat itu merampas sesuatu dari berhala- 
berhala itu, niscaya mereka tidak dapat 
merebutnya kembali. Amat lemah yang 
menyembah,” yaitu orang musyrik. “(Dan lemah 
pula) yang disembah,” yaitu sesembahan selain 
Allah—'azza wa jalla—. Seekor lalat bisa 








membuat semua sesembahan selain Allah itu 


lemah tak berdaya. 


Ini termasuk perumpamaan yang paling agung 
akan batilnya kesyirikan kepada Allah—'azza wa 
jalla. 


ma GÉ kelana Ol Uji LA YAA a 
PU Aji As dng JÉ ja AI ca 
ng CA Saad) AN BLN gd 

di a SE ia GS 
5 Jala padi ya Jl P? cal Ke 
SAA k pel Ja ANG A; il dl en 


Br 20 29 2 2 3 Ta A A ASI 


sis Aje ah Da Aw ps kI Ys 








, A a 2% 222 A 2 S 


Sf al Á Ó hiy Cai òl fa j Àl 
Da 2 Eu sps 2 A na `, 2> P 5 We 
A A A Oha a D U log 


3 277 £ 22 £ 22 s22 2 ai 2 2 222 
5 Orang daa Oya) Par Opa 


£ A ASI A00 Vor Ú Wi £ 3 120 2 2 2 2 
OP), Yo sada > | Opa D clla 
2 2 A 39 A Aw) 22 
abla jl (As Oya D dah AN Sya OA N, 


D2 2 


Jaa BW Ke 


Mungkin saja mereka berkata: Kami tidak 
mengatakan bahwa sesembahan kami bisa 
menciptakan bersama Allah. Allah sajalah yang 
menciptakan dan kami mengakuinya. Dia adalah 
pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, 
yang mematikan, dan yang mengatur urusan. 
Kami pun meyakininya, tetapi mereka adalah 
hamba-hamba yang saleh. Kami ingin agar 








mereka memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. 


Kami menjadikan mereka sebagai wasilah. Kami 
beribadah kepada mereka agar mereka 
mendekatkan kami kepada Allah sedekat- 
dekatnya. 


Kalau bukan karena itu (niscaya kami tidak akan 
beribadah kepada mereka), karena kami tahu 
bahwa mereka tidak menciptakan dan tidak 
dapat memberi rezeki. Namun, karena mereka 
hamba-hamba yang saleh, maka mereka 
memiliki kedudukan di sisi Allah sehingga kami 
ingin dari mereka agar mereka mendekatkan 
kami dan memberi syafaat untuk kami kepada 
Allah, serta agar mereka menjadi perantara 
untuk kami di sisi Allah. 


Orang-orang musyrik itu menyembelih untuk 
mereka, bernazar untuk mereka, tawaf di 








kuburan mereka, dan beriktikaf di dekatnya. 


Mereka memalingkan ibadah-ibadah kepada 
sesembahan selain Allah itu dalam keadaan 
mereka mengetahui bahwa sesembahan itu tidak 
bisa menciptakan, tidak memberi rezeki, dan 
tidak mengatur sedikit urusanpun. Mereka hanya 
menginginkan sesembahan itu sebagai perantara 
di sisi Allah— “azza wa jalla. 


AW ÈS 222 2 >% ő WA 


dea NI Sage) Jali Tita Jal A 
Ka oa KA EKA ya KI Ja Ka 


KAS ah, Tas Ae KU 
ia Kogan eji AN Jas NS "y 


40 
DIA NG. s7 2 232 2 PPA 


Sang Kla os Y SS Isl [YA 








2. > sss A2 AA > 


S3 tone op PER 


LL L 


22 7 2% 22> 2 sana h 2 2 2 
NG Kauil de Oga yi kl Da 
Allah—'azza wa jalla—menggugurkan alasan ini 
dengan sebuah perumpamaan, “Allah telah 
membuat permisalan untuk kalian dari diri kalian 
sendiri. Apakah kalian memiliki budak-budak 
yang berserikat dalam rezeki yang Kami berikan 
kepada kalian, lalu kalian sama rata dalam 
pembagiannya? Kalian mengkhawatirkan mereka 
seperti kekhawatiran kalian terhadap diri-diri 
kalian. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat 
untuk kaum yang berakal.” (OS. Ar-Rum: 28). 


Apabila kalian tidak rida apabila salah satu budak 
kalian berserikat (dalam harta) dengan kalian, 
maka bagaimana kalian bisa rida apabila salah 
seorang dari hamba Allah berserikat dengan 








Allah? Bagaimana kalian menyifati Allah dengan 


sifat yang dijauhi oleh diri kalian sendiri?! 


Ye EN SL) aa D GÉ 
a 0,33 (da bag KE Na Ki 


L LL12 


Hl 


Dahulu orang-orang musyrik berkata dalam 
talbiah mereka, “Kami penuhi panggilan-Mu. 
Tiada sekutu bagi-Mu kecuali sekutu yang 
Engkau miliki. Engkau memilikinya, sedangkan 
dia tidak memiliki.” Lalu Allah membuat 
permisalan ini untuk mereka. 


des m Es de Ja i deh casal a 


>% 27 7 


swa ay dl 








Taufik hanya dari Allah. Semoga Allah 
mencurahkan selawat dan salam kepada Nabi 
kita Muhammad, kepada keluarga dan sahabat 
beliau seluruhnya. 


XxXxX 








Daftar Pustaka 


Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah. 
Silsilah Syarh Ar-Rasa'il. Kairo: Dar Al- 
Imam Ahmad, 2011. 





